TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 30 

TERBIT PADA HARI SENIN 

2 MARET 2020 

Rpl0.000/eks | 16 Halaman 


C&ItieferoTwItam 


Kebanggaan Anak Negeri 



AKBP Adolof Bormasa Gantikkan AKBP Andre Sukendar 



SAUMLAKI - Kepala Kepolisian Resor 
(Kapolres) Maluku Tenggara Barat (MTB) 
yang baru, AKBR Adolof Bormasa, S.H., 
MH bersama Istri, selaku Ketua Bhayangkari 
Cabang MTB, Ny. Cori Bormasa telah tiba 
di Kepulauan Tanimbar pada Jumat (28/2). 

Bertempat di Bandara Mathilda Batlay- 
eri Saumaki pada Pukul 14.45 WIT, Kapol¬ 
res MTB Adolof Bormasa dan Istri dengan 


menggunakan Pesawat Wings Air berno¬ 
mor penerbangan IW 1517 langsung dis¬ 
ambut oleh tua-tua adat Desa Lorulun den¬ 
gan pengalungan syal dari Tais atau tenun 
Maluku asal Tanimbar dan prosesi adat. 

Setelah penyambutan, Kapolres Borma¬ 
sa bersama unsur Muspida memasuki ru¬ 
ang VIP Bandara Mathilda Batlayeri dan 
diikuti oleh suguhan tari-tarian tradisional. 


Turut hadir pada kesempatan tersebut 
Dandim 1507/Saumlaki, Letkol Inf Rahmad 
Saerudin. S.I.P, Dansatrad 245/Nifmasbu- 
lur, Mayor (Lek) Fuzi Arizona, Waka Polres 
MTB Kompol Lodevicus Tethool, SH.MH, 
Kabag Ops Polres MTB Kompol H. Rumso- 
ry, S.Sos, Kabag Ren Polres MTB Kompol N. 
Uwaubun, Kasat Binmas Polres MTB IPTU... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


Tekan Angka Kemiskinan 



SAUMLAKI - Dinas Sosial Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar 
tetap berfokus untuk menekan 
angka kemiskinan yang sena¬ 
da dengan visi dan misi Bupati 
Petrus Fatlolon, SH., MH ber¬ 
sama Wakil Bupati (Wabup), 
BERSAMBUNG KE HAL.15 



Edukasi Gempa dan Tsunami 


Pemilik Petuanan di Lermatan Wajib Terlibat Pelepasan Tanah 


SAUMLAKI - Salah satu pemilik 
petuanan di Desa Lermatan, Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel), 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar Za- 
karias Batlayery menyatakan pihak¬ 
nya sepenuhnya mendukung jalannya 
perkembangan proyek strategis na¬ 
sional Blok Masela oleh Perusahaan 
minyak dan gas asal Jepang, Inpex 
Corporation di Tanimbar, secara khu¬ 
sus di desa tempatnya berasal. Oleh 
sebab itu ia pun meminta kepada 
Pemda Tanimbar untuk memperha¬ 
tikan kepemilikan tanah hak ulayat 
yang dimiliki oleh para tuan tanah di- 
mana selama proses pembelian hing¬ 
ga pembuatan pelepasan tanah di desa 
tersebut para pemilik petuanan tidak 
dilibatkan. 

“Ini kan proyek strategis nasional 
tetapi bagaimanapun harus mem¬ 


perhatikan hak masyarakat dari desa 
kami yang berawal dari 12 kepala 
keluarga pada tahun 1711 hingga saat 
ini. Semua pelepasan yang dilepaskan 
kepada Agus Theodorus oleh kepa¬ 
la desa lama bersama perangkat dan 
DPD serta diketahui Camat Tanimbar 
Selatan lama tanpa ketahuan pemilik 
tanah. Mohon perhatikan hak ulayat 
kami,” pinta dia. 

Hal ini diungkapkan menanggapi 
pernyataan Bupati Tanimbar, Petrus 
Fatlolon, SH., MH yang mengungkap¬ 
kan jika pihaknya saat ini pemerintah 
kabupaten sedang berupaya untuk 
melakukan pembebasan lahan seluas 
47 hektar dari Pulau Nustual di wilayah 
Desa Lermatan yang akan menjadi 
tempat pembangunan pelabuhan kil¬ 
ang gas alam cair Blok Abadi Masela... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


i 

w 

i! 

m 



Sekapur Sirih dari Rambu 

Semangat untuk bangun daerah ini 
semakin rendah. Masyarakat saat ini 
mengeluh karena tidak dapat pemasu¬ 
kan sementara petugas mengeluh tak 
dapatgajidancekeranyangselamaini... 

BERSAMBUNG KE HAL.14 




Maluku Siap Hadapi Corona 



Promosi Lelemuku 



Dikeroyok Hingga Tewas 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.12 


BACA DI HAL.16 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









































TANIMBAR RAYA 


2 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Kapolres Hadiri Persidangan ke 34 Jemaat 6PM Saumlaki 



Sosialisasi Gempa dan Tsunami di SMP St Andreas Lauran 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan tan¬ 
gan Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku melakukan sosialisasi dan 
edukasi tentang gempabumi dan tsu¬ 
nami di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Santo Andreas Lauran pada 
Kamis (20/02). 

Kepala Stasiun Geofisika Saumlaki, 
George F. A. Muabuay, S.Si., M.Sc 
mengatakan SMP Santo Andreas 
Lauran merupakan sekolah yang 
mendapatkan kesempatan pertama 
dari 6 sekolah di Tanimbar yang 
akan dikunjungi pada tahun 2020 


ini dengan kegiatan yang bertajuk 
‘BMKG Goes to SchooL 

Kegiatan itu bertujuan agar peser¬ 
ta didik mampu mengenal bencana 
gempabumi dan tsunami serta me¬ 
mahami informasi mengenai ben¬ 
cana juga cara mempersiapkan diri 
sebelum, sesaat dan setelah terjadi 
gempabumi. 

Selain itu peserta sosialisasi pun 
diharapkan menjadi lebih cerdas 
dalam melakukan upaya mitigasi 
dan ikut serta dalam menangkal 
berita bohong atau hoax seputar 
gempabumi.Diakhir sosialisasi 
dilakukan simulasi evakuasi mandiri 
pada saat terjadi gempabumi (L01) 


Adolof Bormasa Harap Anggota Amankan Tanimbar 


SAUMLAKI - Kepala Kepolisian 
Resor (Polres) Maluku Tenggara 
Barat (MTB) di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Provinsi Malu¬ 
ku, AKBP Adolof Bormasa, S.H., 
MH didampingi Istri, selaku Ketua 
Bhayangkari MTB, Corry Borma¬ 
sa melakukan pertemuan perdana 
bersama seluruh personil, yang ter¬ 
diri dari PJU dan perwira serta an¬ 
ggota Bhayangkari MTB pada Jumat 
(28/2). 

Pertemuan tersebut bertempat di 
Hotel Harapan Indah Saumlaki, 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel). Pada kesempatan itu, Kapolres 
Bormasa memberikan beberapa 
arahan, diantaranya tentang kebija¬ 
kan pimpinan dari Kapolri hingga 
Kapolda yang belum ada perubahan 
terkait peran Polri yang harus selalu 
eksis di daerah sesuai dgn UU No 
2 Tahun 2002 tenang ‘Melindungi, 
Mengayomi, Melayani serta Men¬ 
egakan Hukum’. 

“Dalam penekanan Kapolda Ma¬ 
luku dalam Rapim kemarin, semua 
daerah harus aman dan kondusif ter¬ 
utama yg akan melaksanakan Pilka- 
da. Hilangkan pola - pola kerja yg 
lama (selalu arogani),tetapi bersama 
dengan Pemda untuk membangun 
daerah,” kata dia. 

Bormasa meminta Sat Lantas un¬ 
tuk menghindari pungutan liar 
kepada masyarakat dan meminta 
untuk bekerja secara profesional se¬ 
suai aturan yang berlaku. Kemudian 
ia berpesan kepada semua Bagian, 
satuan, seksi dan Polsek harus selalu 
sinergis, sehingga setiap pelaksanaan 
tugas dapat berjalan dgn baik dan 
lancar. 

Kepada para Kapolsek untuk sela¬ 


lu langsung hadir di lokasi jika ada 
kejadian di Wilayah yang dipimpin, 
agar tindakan kepolisian di lapangan 
sesuai dengan mekanisme yang ada 
dan sesuai. 

“Para Perwira dan para Kapolsek, 
agar setiap hari Senin menjadi Irup 
pada Sekolah - Sekolah. Hal ini un¬ 
tuk kita meruba imeg para pelajar 
untuk menjadi lebih baik. Kita akan 
membangun koordinasi dengan 
Dinas Kesehatan,untuk bersama - 
sama dalam pengobatan. Laporan 
- Laporan masyarakat yang sudah 
masuk, agar diproses, jangan ada tol¬ 
eransi bagi siapapun maupun latar 
belakang apa. Bagi Polsek Jajaran,da¬ 
lam menangani kasu menonjol,agar 
diundang Kasat Reakrim atau Kbo 
Reskrim untuk bersama - sama 
menyelesaikannya,” pesannya. 

Di akhir arahannya, Kapolres Bor¬ 
masa pun mengajak semua person¬ 
ilnya untuk menghindari minuman 
keras (miras), merubah sistem kerja 
yang membuat masyarakat lebih 
percaya kepada Polri dan menga¬ 
takan keras kepada oknum anggota 
yang terlibat dalam mengedar dan 
penggunakan narkoba untuk ber¬ 
henti, karena menurutnya tidak ada 
toleransi bagi anggota yang ditemu¬ 
kan mengedar dan menggunakan 
Narkoba. 

“Berbuat terbaik demi Polri dan 
jangan pernah untuk berharap se¬ 
suatu dengan hal - hal yg tidak 
benar. Sudah saatnya pimpinan ha¬ 
rus melayani anggontanya,bukan 
sebaliknya anggota yang melayani 
pimpinan,” ajak dia. 

Pertemuan tersebut berlangsung 
dengan aman dan lancar hingga be¬ 
rakhir pada pukul 18.20 WIT. (Mil) 


SAUMLAKI - Kepala Kepolisian 
Resor (Kapolres) Maluku Tenggara 
Barat (MTB) di Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku, AKBP 
Adolof Bormasa,S.H.,M.H., did¬ 
ampingi Ketua Bhayangkari Cabang 
Maluku Tenggara Barat Ny.Corry 
Bormasa menghadiri persidangan ke 
34 Jemaat GPM Saumlaki,yang ber¬ 
tempat di Gereja Ebenhaezer Saum¬ 
laki,Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
pada Minggu (1/3). 

Hadir pula dalam kegiatan per¬ 
sidangan Ke XXXIV ( 34 ) Jemaat 
GPM Saumlaki Tahun 2020 Bupati 
Tanimbar Petrus Fatlolon,S.H.,M.H, 
Ketua PKK Tanimbar Joice Fatlo- 


lon, Pasi Ops Kodim 1507 Saumlaki 
Lettu D.Wakim, Kabag Ops Kompol 
H.RumsoryS.Sos, Para pimpinan 
SKPD, Anggota DPRD Tanimbar dan 
seluruh Jemaat GPM Saumlaki. 

Adapun susunan acara, Menyanyikan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya, pidato 
pembukaan sidang oleh Ketua Majelis 
GPM saumlaki, Arahan Majelis Pekeija 
Klasis Tanimbar Selatan sekaligus mem¬ 
buka sidang ke XXXIV jemaat GPM 
saumlaki tahun 2020 dan Sambutan Bu¬ 
pati Kepulauan Tanimbar, Menyanyikan 
lagu Bagimu Negri dan ditutup dengan 
doa Kegiatan persidangan Ke XXXIV (34 
) Jemaat GPM Saumlaki Tahun 2020 itu 
pun berlangsung aman dan lancar.(Mll) 


35 Gempa Guncang Tanimbar Selama Februari 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan tan¬ 
gan Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku memberikan pantauan ak¬ 
tivitas gempabumi sebanyak 35 kali 
selama Bulan Feberuari 2020 di seki¬ 
tar wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun Geofisika 
Saumlaki, George F. A. Muabuay, 
S.Si., M.Sc dengan rincian 33 gem¬ 
pabumi tidak dirasakan dan 2 gem¬ 
pabumi dirasakan pada kamis (20/2) 
berkekuatan M 5.5 di Saumlaki 
dengan intensitas III MMI dan Ka¬ 
mis (26/2) berkekuatan M 6,7 yang 
dirasakan IV MMI di Saumlaki, II 
MM di Tual dan II MMI di Kaimana, 
Papua Barat. 

Berdasarkan magnitude terdapat 0 
kejadian gempabumi dengan mag¬ 
nitude kecil kurang dari 3,0 SR, 32 
kejadian gempabumi dengan magni¬ 
tude sedang diantara 3,0 hingga 5,0 
SR dan 3 kejadian gempabumi den¬ 
gan magnitude besar sekitar lebih 


dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 9 kejadian gempabumi 
dengan kedalaman dangkal kurang 
dari 60 km, 26 kejadian gempabumi 
dengan kedalaman menengah dian¬ 
tara 60 hingga 300 km dan 0 kejadian 
gempabumi dengan kedalaman di- 
atas 300 km serta tidak ada kejadian 
gempabumi yang dirasakan maupun 
merusak. 

Beberapa gempabumi yang terjadi 
para periode tersebut didominasi oleh 
gempabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah. Pada umumnya gempabumi 
yang terjadi di sekitar Laut Banda 
terjadi pada kedalaman menengah 
hingga dalam yang diduga bersum¬ 
ber dari aktivitas zona subduksi di 
Selatan Maluku akibat pertemuan 
Lempeng Samudera Indonesia Aus¬ 
tralia yang menunjam terhadap 
Lempeng Benua Eurasia. Sedangkan 
untuk gempabumi dangkal dan lo¬ 
kal di sekitar Tanimbar diduga dise¬ 
babkan oleh adanya aktivitas sesar 
lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (L01) 


Polisi Bantu Pengembangan Taman Baca di Werain 



SAUMLAKI - Bhabinkamtib- 
mas Desa Werain, Kecamatan 
Selaru, Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Provinsi Maluku, Brip- 
da Wanto Isran pada hari Selasa 
(25/2) pukul 14.00 wit membantu 
pengembangan pendidikan didesa 
tersebut. 

Mewakili Polres MTB ia mem¬ 
berikan bantuan beberapa buku 
baca pada taman baca inovator. 

Pemberian buku tersebut diter¬ 
ima langsung oleh pengelola ta¬ 
man baca inovator Dian Tono/ 
Slarmanat. 

Selanjutnya anggota Babinkamti- 
mas melaksanakan giat proses be¬ 
lajar mengajar bersama anak-anak 
taman baca inovator. 

Dalam kegiatan belajar- men¬ 
gajar tersebut juga anggota 
Babinkamtimas memberikan 
motivasi dan dorongan agar 


lebih giat belajar di rumah 
maupun di sekolah. (Mil) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 

0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















TANIMBAR RAYA 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


3 sfeiL©n©inmmiIkM 



Stasiun Geofisika Edukasi Gempa dan Tsunami ke Siswa 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim- 
bar, Provinsi Maluku melakukan 
sosialisasi dan edukasi tentang 
gempabumi dan tsunami di Seko¬ 
lah Menengah Pertama (SMP) Cor 
Unum Alusi pada Kamis (27/2) dan 
di SMP Satu Atap Lumasebu pada 
Sabtu (29/2). 

Menurut Kepala Stasiun Geofisika 
Saumlaki, George F. A. Muabuay, 
S.Si., M.Sc kegiatan tersebut meli¬ 
batkan dewan guru dan para siswa 
kelas VII hingga IX yang bertujuan 
untuk membangun sikap tanggap 
gempabumi dan tsunami di sekolah. 

Dalam sosialisasi di kedua seko¬ 
lah, Stasiun Geofisika Saumlaki 
memberikan materi pengenalan 


singkat mengenai BMKG dan Sta¬ 
siun Geofisika secara umum, pe¬ 
mahaman, informasi dan tanggap 
tentang gempabumi dan tsunami 
serta simulasi evakuasi mandiri 
terhadap kejadian gempabumi sig¬ 
nifikan atau kuat untuk melatih ke¬ 
siapan sekolah dalam melakukan 
evaluasi mandiri pada saat terjad¬ 
inya gempabumi. 

Kegiatan dilaksanakan dengan 
cara memberikan paparan ma¬ 
teri dan dilanjutkan dengan sesi 
tanya jawab seputar materi yang 
telah diberikan. Sedangkan untuk 
simulasi evakuasi gempabumi dan 
tsunami di SMP Cor Unun Alusi 
dilakukan bersama 2 orang guru 
dan 38 siswa dan di SMP Satu 
Atap Lumasebu dilakukan ber¬ 
sama 5 orang guru dan 92 siswa 
sebagai peserta kegiatan. (L02) 


AKBP Andre Sukendar Pamit ke Warga 


Arahan Perdana Kapolres ke Anggota 


SAUMLAKI - Mengakhiri tugas 
pengabdiannya di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Ajun Komisaris 
Besar Polisi (AKBP) Andre Sukend¬ 
ar,S.I.K. pamit kepada umat jemaat 
Katolik, Kristen Protestan dan Islam 
pada Minggu (1/3). 

Bertempat di Gereja Santo Matias, 
Gereja GPM Ebenhaezer dan Masjid 
Al-Ikhlas Saumlaki, AKBP Andre 
Sukendar,S.I.K. memohon pamit 
untuk menjalankan tugas yang baru 
sebagai Kapolres Seram Bagian 
Barar. “Kami dan keluarga sangat 
beterima kasih atas bantuan semua 
pihak dalam pelaksanaan tugas di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
dan memohon maaf yang sebesar - 
besarnya apabila ada kekurangan se¬ 
lama kami menjabat selaku Kapolres 
Maluku Tenggara Barat,” kata dia. 


SAUMLAKI - - Kepulauan Ta¬ 
nimbar pada Rabu, 26 Februari 2020 
pukul 14.33.12 WIB diguncang gem¬ 
pa tektonik. Hasil analisis BMKG 
menunjukkan gempa ini memiliki 
parameter update M=6,0. Episenter 
terletak pada koordinat 7,68 LS dan 
131,19 BT tepatnya di darat pada 
jarak 56 km arah Barat Laut Kota 
Saumlaki dengan kedalaman 63 km. 

Menurut Kepala Bidang Mitigasi 
Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. 
Daryono, S.Si., M.Si dalam rilisnya 
mengatakan gempa tersebut me¬ 
nimbulkan guncangan cukup kuat 
yang dirasakan di daerah Saumla¬ 
ki dalam skala intensitas IV MMI 
dimana guncangan dirasakan oleh 
orang banyak. Warga Saumlaki di¬ 
laporkan sembat lari berhamburan 
keluar rumah akibat guncangan kuat 
gempa yang terjadi secara tiba-tiba. 
Sedangkan di Tual dan Kaimana 
guncangan hanya mencapai skala 
intensitas II MMI menyebabkan 
benda-benda ringan yang digantung 
bergoyang. 

Sementara itu hasil pemodelan 
menunjukkan bahwa gempa ini ti¬ 
dak berpotensi tsunami.Dengan 
memperhatikan lokasi episenter dan 
kedalaman hiposenternya, tampak 
bahwa gempa yang terjadi merupa¬ 
kan jenis gempa menengah akibat 
aktifitas sesar aktif. Hasil analisis 


Selanjutnya Sukendar pun memo¬ 
hon doa untuk agar diberikan ke¬ 
lancaran di tempat tugas yang baru 
yaitu menjadi Kapolres Seram Ba¬ 
gian Timur (SBT) dan berharap si¬ 
laturahmi yang telah terjalin akan 
tetap terus terjaga. 

“Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
tidak akan pernah saya lupa, di Ka¬ 
bupaten inilah untuk pertama kalin¬ 
ya saya mengawali tugas sebagai seo¬ 
rang Kapolres,” Luar biasa toleransi 
umat beragama di Kabupaten ini,ka¬ 
mi tidak pernah sulit untuk dapat 
berkomunikasi dalam pelaksanaan 
tugas,” ungkapnya. 

Selain umat jemaat Katolik dan 
Kristen Protestan,AKBP Andre 
Sukendar juga pamit kepada ja¬ 
maah Masjid Al-Ikhlas Polres 
Maluku Tenggara Barat (Mil) 


mekanisme sumber oleh BMKG 
menunjukkan bahwa gempa ini 
memiliki mekanisme pergerakan 
mendatar mengiri (sinistral strike 
slip).Gempa ini sangat menarik un¬ 
tuk dicermati karena pusat gempa 
berada di daratan Pulau Yamdena di 
Kepulauan Tanimbar. 

Dalam peta tektonik yang disusun 
oleh Barber dan kawan-kawan ta¬ 
hun 2013, tampak terdapat struktur 
sesar yang berarah timurlaut-barat- 
daya yang “membelah” Pulau Yam- 
dena.Jika struktur sesar mendatar 
ini dikaitkan dengan hasil analisis 
mekanisme sumber gempa yang di¬ 
publikasikan oleh BMKG maka tam¬ 
pak sangat sesuai. 

Sehingga dugaan kuat gempa ini 
dipicu oleh aktivitas sesar mendatar 
dengan arah pergerakan mengiri. 
Peristiwa gempa ini juga sangat 
menarik dikaitkan dengan catatan 
gempa yang pernah terjadi sela¬ 
ma ini, karena dalam catatan seja¬ 
rahnya sangat jarang gempa kuat 
yang berpusat di daratan Pulau 
Yamdena. Selama ini gempa kuat 
di wilayah ini lebih banyak dipicu 
oleh gempa-gempa yang diakibat¬ 
kan oleh aktivitas subduksi Banda 
dan berpusat di laut, seperti hal¬ 
nya gempa dahsyat yang pernah 
terjadi pada tahun 1918 (M=8,l) 
dan tahun 1950 (M=8,l). (L01) 


SAUMLAKI - Kapolres Malu¬ 
ku Tenggara Barat (MTB) AKBP 
Adolof Bormasa,S.H.,M.H dan 
Ketua Bhayangkari Cabang MTB 
Ny Corry Bormasa melaksanakan 
pertemuan serta arahan perdana 
kepada personil Polres MTB dan 
Bhayangkari Cabang MTB. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada 
Sabtu (29/2) pukul 08.45 wit ber¬ 
tempat di Gedung Bhayangkara 
Polres MTB Saumlaki ini dihadiri 
juga oleh Waka Polres MTB Kom- 
pol Lodevicus Tethool,S.H.,M.H; 
Kabag Ops Polres MTB Kompol 
H.Rumsory,S.Sos; Kabag Ren Polres 
MTB Kompol Marthinus Uwau- 
bun; Para Kasat dan perwira Polres 
MTB; Para Brigadir Polres MTB; 
dan Para Bhayangkari Cab.MTB. 

Dalam arahannya, Kapolres MTB 
mengharapkan agar semua ang¬ 
gota dapat selalu bersyukur kepa¬ 
da TYME atas segala proses yang 
terjadi di lingkungan kepolisian, 
serta mengajak semua elemen da¬ 
lam Polres MTB untuk saling men¬ 
dukung. 

“Polisi dan keluarga harus menja¬ 
di contoh bagi toleransi beragama 
kedepan sebab yang paling berhar¬ 
ga adalah keluarga. Oleh karena itu 
peran Ibu - Ibu Bhayangkari harus 
mendukung suaminya dan seba¬ 
liknya suami juga harus jaga istri 
dan anaknya. Mulai saat ini kita 
robah sistem pelayanan kita mu¬ 
lai dari ruangan pelayanan sam¬ 
pai prilaku personilnya. Sehingga 
laporan - laporan dari masyarakat 
dapat kita layani dengan baik serta 


semakin menjaga perilaku dengan 
menghindari tindakan kekerasan 
bagi masyarakat,” ujar dia. 

Selain dukungan internal, dirinya 
akan berupaya untuk menguatkan 
fasilitas penunjang untuk para an¬ 
ggota/'Kita berupaya untuk kede- 
pannya akan dibangun Poliklinik 
kita. Untuk Pos Pol Molo Maru 
agar dipersiapkan lokasi dan lah¬ 
an,koordinasikan dengan pemer¬ 
intah kecamatan setempat. Perbia- 
sakan untuk inventaris dinas agar 
jangan dimiliki atau diambil,mari 
kita cinta Polisi ini. Agar kenda¬ 
raan dinas dibuat Sprin untuk per¬ 
sonil yang akan menggunakan,hal 
ini agar kendaraan dinas dapat ter¬ 
awat,” ujar dia. 

Ia juga mengajak semua pimpinan 
tiap satuan agar selalu turun ke¬ 
lapangan dan selalu mengenda¬ 
likan tiap anggota apabila ada 
kejadian yang penting. Sebab tiap 
masalah besar ada dapat diperke¬ 
cil dan masalah yang kecil dapat 
diselesaikan dengan segera. 

“Jaga situasi kamtibmas agar tetap 
aman di Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar yang kita cintai ini. Sam¬ 
paikan kepada masyarakat,Ka¬ 
polres MTB datang ke Saumlaki 
bukan untuk menjadi Bupati na¬ 
mun untuk bekerja untuk Polri 
dan Masyarakat,” tutur kapolres. 

Acara juga diisi dengan pe¬ 
maparan Laporan Kesatuan 
Polres MTB Oleh Waka Polres 
MTB Kompol Lodevicus Tet- 
hool,S.H.,M.H dan dilanjut¬ 
kan dengan tanya jawab. (L02) 



BMKG Ungkap Gempa 6 SRAkibat Sesar Aktif 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































4 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Pemkot Ambon Ajak Lawan Virus Corona dengan PHBS 


AMBON - Penyebaran Virus 
Corona Covid 19 terus menghan¬ 
tui masyarakat di belahan dunia. 
Mengantisipasi hal tersebut, Sek¬ 
retaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G. 
Latuheru, Senin (2/3), meminta 
masyarakat untuk menerapkan Pola 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 
Hal tersebut disampaikannya dalam 
rapat koordinasi (Rakor) bersama 
Para Pimpinan OPD lingkup Kota 
Ambon, Dinas Kesehatan Kota 
Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi 
Maluku, para Tokoh Agama, Kepa¬ 
la Puskesmas, Para Camat, Lurah, 
Kepala Desa se-Kota Ambon. 

Adapun rakor yang dilaksanakan, 
seiring pernyataan yang dikelu¬ 
arkan Presiden RI, Joko Widodo 
siang tadi, terkait dua orang WNI 
yang positif mengidap virus coro¬ 
na. Hal ini tentunya menambah 
kecemasan bagi masyarakat, kare¬ 
na itu, Presiden memerintahkan 
para Kepala Daerah untuk segera 
melakukan langkah antisipatif, 
guna mengurangi kecemasan mas¬ 
yarakat, terutama penyebaran in¬ 
formasi HOAKS. 



Rakor yang dilaksanakan Pe¬ 
merintah Kota (Pemkot) Ambon, 
merupakan salah satu upaya untuk 
mencegah penyebaran informasi 
HOAKS sekaligus mendidik mas¬ 


yarakat untuk juga menghindari 
diri dari penyakit-penyakit menu¬ 
lar, khususnya Virus Corona. “Ada 
beberapa langkah untuk menganti¬ 
sipasi penularan penyakit tersebut, 


salah satunya dan yang terutama 
adalah bagaimana kita menerap¬ 
kan pola hidup bersih dan sehat. 
Contoh gampang adalah senantiasa 
mencuci tangan dengan mengu- 
nakan sabun, setelah berpergian,” 
jelas Sekkot. 

Sekkot menambahkan, penye¬ 
baran virus corona tidak melalui 
udara, melainkan dari manusia 
ke manusia, dari benda ke manu¬ 
sia dan dari hewan ke manusia. 
“Menggunakan masker, salah satu 
cara mencegah penularan, tapi 
alangkah lebih baik bila diselingi 
dengan kebiasan hidup sehat dan 
bersih, dengan mencuci tangan 
serta menjaga kondisi fisik selalu 
prima,” kata Sekkot. 

Ketika ditanya tentang kemungk¬ 
inan penularan yang disebabkan 
oleh wisatawan yang datang dari 
luar Maluku, pihak Dinas Kese¬ 
hatan Provinsi Maluku, dr.Daud 
menjelaskan, pihaknya melalui 
Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) sudah melakukan lang¬ 
kah pencegahan dengan mema¬ 
sang alat Thermo Scanner. (K02) 


Baharuddin Jafar Kunjungi Penghuni Rutan 


AMBON - Kapolda Maluku, Ir¬ 
jen Pol. Drs. Baharudin Jafar, M.Si., 
mengunjungi para penghuni rumah 
tahanan (Rutan) Polda Maluku dan 
para pasien RS. Bhayangkara Am¬ 
bon. Kedatangan Kapolda itu untuk 
memberikan motivasi dan semangat 
bagi penghuni tersebut. 

Kapolda meminta, para tahan¬ 
an maupun pasien untuk selalu 
mendekatkan diri kepada Tuhan, 
sehingga persoalan yang dihada¬ 
pi bisa segera berakhir. “Saya ingin 
saudara-saudara (tahanan dan pa¬ 
sien) benar-benar membenahi dan 
mendekatkan diri kepada sang Pen- 
cipta untuk menjadi yang lebih baik 
dan tidak melakukan lagi kesalahan 
sehingga bisa berada di dalam rutan 
ini. Sebaliknya untuk yang sakit agar 
segara sehat kembali,”kata Kapolda 
disela-sela kunjungan dua tempat 
tersebut, Sabtu (28/2). 

Orang nomor satu di Polda Maluku 
ini menambahkan, penjara merupa¬ 
kan tempat untuk mengevaluasi diri, 
maupun tempat untuk menyadarkan 
diri setiap manusia yang melaku¬ 
kan kesalahan. “Perbuatan kita lah, 
yang mengantar kita untuk hidup 
ditempat ini (rutan), jadi rutan se¬ 
bagai tempat yang paling baik untuk 
menyadarkan diri, maupun tempat 
evaluasi dari segala kesalahan dan 


kehilafan, sehingga tidak lagi men¬ 
gulangi perbuatan serupa,” tutur 
mantan Kabid Humas Polda Suma- 
tera Utara itu. 

Menurutnya, tidak ada manusia 
yang ingin menghabiskan masa 
hidupnya dengan sebuah kesalahan 
dan pelanggaran. 

“Kita semua pasti ingin menjadi 
yang lebih baik. Tuhan itu maha 
pengampun dan penyayang, jika 
kita mau berubah. Sesungguhnya 
Tuhan tidak akan mengubah nasib 
kita, sebelum kita mau mengubah 
diri sendiri. Mari kita sadar dan be¬ 
rubah untuk kebaikan sebelum kita 
meninggalkan dunia ini,” papar jen¬ 
deral yang hobi berdakwah ini diha- 
dapan tahanan. 

Sementara, di RS Bhayangkara 
jenderal polisi dua bintang ini men¬ 
gatakan, sakit yang dialami para pa¬ 
sien itu merupakan bentuk teguran 
dari Tuhan agar mereka mengenti 
dan memahami pentingnya menjaga 
kesehatan. 

“Dekatkan diri kepada Tuhan, me¬ 
mintalah kepadaNya, agar kita selalu 
diberikan nikmat kesehatan. Sakit ini 
bagian dari cara Tuhan untuk meng¬ 
gugurkan dosa kita dan memberi¬ 
kan kita teguran agar lebih mawas 
diri menjaga kesehatan kita,” pesan 
alumnus Akpol 1986 itu.. (M07) 



MoU Pengawasan DD dan ADD di Maluku 


AMBON - Kepala Kepolisian 
Daerah Maluku Irjen Pol. Baharu¬ 
din Jafar bersama Gubernur Maluku, 
Murad Ismail dan Kajati Maluku, 
Yudi Handono menandatangani 
kesepakatan bersama (MoU) penga¬ 
wasan penyaluran dan pengelolaan 
dana desa (dd) maupun alokasi dana 
desa (add). 

“MoU ini merupakan salah satu 
bentuk kerja sama dan sinergitas 
antara Pemprov dengan Polda dan 
Kejati Maluku hingga level paling 
bawah dalam rangka pengawasan 
penggunaan dd maupun add un¬ 
tuk kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat desa,” ujar Kabid Humas 
Kombes Pol. M. Roem Ohoirat di 
Ambon, Selasa. 

Penandatanganan kerja sama ini 
dilakukan saat Kapolda menghadiri 
rapat kerja dalam rangka percepatan 
penyaluran dan pengelolaan dd ka¬ 
bupaten/kota se-Maluku. 

Kegiatan yang diselenggarakan 
Pemprov Maluku ini berlangsung di 
gedung Islamic Center Ambon. 

Hadir pada raker ini Gubernur 
Maluku, Murad Ismail, para unsur 
Forkopimda Maluku, para Bupati 
dan Wali Kota se Maluku, para Ka¬ 


polres jajaran Polda Maluku, para 
Kajari dan para Kepala Desa se-Ma- 
luku bersama perangkat desa. 

Sejak bergulirnya program pemer¬ 
intah untuk membantu masyarakat 
desa dengan menyalurkan dd serta 
add, sudah terjadi banyak penyim¬ 
pangan yang menyebabkan puluhan 
orang masuk penjara. 

Mereka yang divonis bersalah di 
pengadilan karena kasus korupsi dd 
dan add ini terdiri dari kepala desa, 
bendahara, atau pun sekretaris desa 
akibat anggaran pemerintah yang 
diterima tidak dikelola secara baik 
dan maksimal namun digunakan 
untuk kepentingan pribadi dan ti¬ 
dak dapat untuk mempertanggung¬ 
jawabkannya. Para terpidana ini be¬ 
rasal dari Kabupaten Seram Bagian 
Timur, Kabupaten Maluku Tengah, 
Kota Ambon, hingga Kabupaten 
Maluku Barat Daya. 

“Sehingga Pemprov Maluku berin- 
isiatif melakukan kerja sama sinergi 
dengan aparat penegak supremasi 
hukum, dalam hal ini Polda serta 
Kejati Maluku beserta seluruh ja¬ 
jarannya sampai di tingkat paling 
bawah untuk melakukan penga¬ 
wasan,” jelas Kabid Humas. (M01) 


Gubernur Ajak Masyarakat Perangi Sampah 


AMBON - Gubernur Maluku, Mu¬ 
rad Ismail, mengajak masyarakat 
Maluku untuk perangi sampah plas¬ 
tik melalui pengurangan penggu¬ 
naan media plastik dalam aktivitas 
sehari-hari. Menurutnya, selama ini 
sampah masih dipandang sebagai 
barang sisa yang tidak berguna. Pa¬ 
dahal, sampah bisa menjadi sumber- 
daya yang masih bisa dikelola. 

Gubernur mengatakan, dalam men¬ 
gelola sampah, masyarakat masih ber¬ 
tumpu pada pendekatan akhir (end 
of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, 
diangkut, dan dibuang ke tempat pros¬ 
es akhir sampah. “Timbunan sampah 
dengan volume yang besar di lokasi 
tempat proses akhir sampah berpotensi 


melepas gas metan (CH4) yang dapat 
meningkatkan gas emisi rumah kaca, 
dan berkontribusi terhadap pemanasan 
global,” ungkap Gubernur saat perin¬ 
gatan Hari Peduli Sampah Nasional 
(HPSN) 2020 di Ambon, Jumat (28/2). 

Berkaitan dengan penanganan 
sampah, ia sebutkan, berdasarkan Pera¬ 
turan Gubernur Maluku Nomor 1 tahun 
2020, Pemerintah Provinsi Maluku telah 
menetapkan arah kebijakan, strategi, 
target dan program dalam penguran¬ 
gan dan penanganan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga, dimana target pengu¬ 
rangan sampah rumah tangga dan 
sampah sejenis sampah rumah tang¬ 
ga ditetapkan sebesar 30 persen. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



































MALUKU RAYA 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


s jfcLelemukii 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - MARET 2020 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

5 Maret 

21.00 WIT 

5 Maret 

23.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SENIN 

16 Maret 

03.00 WIT 

16 Maret 

06.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-M AUM ERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 






TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 









AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 









LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

27 Februari 

18.00 WIT 

27 Februari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

12 Maret 

18.00 WIT 

12 Maret 

22.00 WIT 





KAMIS 

26 Maret 

18.00 WIT 

26 Maret 

22.00 WIT 





MINGGU 

1 Maret 

18.00 WIT 

1 Maret 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

15 Maret 

18.00 WIT 

15 Maret 

22.00 WIT 





MINGGU 

29 Maret 

18.00 WIT 

29 Maret 

22.00 WIT 




AMBON -Guna menyukseskan 
pelaksanaan Pemilu Kada (Pilkada) 
dilima kabupaten yang berlangsung 
tahun ini dalam kondisi aman 
dan damai, membuat Polda Malu¬ 
ku, melaksanakan rapat pimpinan 
(Rapim) Polda yang dipimpin oleh 
Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs Ba- 
harudin Djafar,M.Si. 

Kapolda menegaskan, pelaksanaan 
Pilkada di lima kabupaten diantara- 
nya, Maluku Barat Daya (MBD), 

Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur 
(SBT) dan Buru Selatan (Bursel), ha¬ 
rus berjalan dengan aman damai. 

“Kita semua diberikan tanggungjawab 
penuh untuk menyukseskan Pilkada 
tahun 2020. Pilkada juga harus, aman, 
damai, tentram, sehingga hasilnya 
pun harus benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat,” kata Kapolda dalam sam¬ 
butannya, saat memimpin rapat terse- 

Gereja Dukung Keamanan Pilkada MBD 


tibmas kedepan, khususnya bahwa 
tugas dan tanggung jawab polisi ada¬ 
lah sebagai pelindung, pengayom dan 
pelayanan kepada masyarakat serta 
sebagai Penegak hukum haruslah di¬ 
jalankan secara profesional, modern 
dan terpecaya. “Untuk itu diperlukan 
solidaritas internal dan senergitas 
dengan pihak atau instansi lain. Nah 
lewat Rapim ini dapat mengakselerasi 
arah kebijakan kita semua demi ter¬ 
wujudnya stabilitas kamtibmas yang 
aman dan kondusif serta terwujud¬ 
nya Pilkada tahun 2020 yang aman, 
damai dan bermanfaat guna menga¬ 
wal pembagunan di provinsi Maluku 
menuju Indonesia Maju,"tandas man¬ 
tan Kapolda Sulbar ini. 

Hadir dalam rapat tersebut, 
seluruh pejabat utama Polda Ma¬ 
luku, Kapolres dan Kabag Op¬ 
erasional Polres jajaran. (M07) 

Kapolda Jadi Contoh Tokoh Toleransi 


Polda Maluku Siap Amankan Pilkada 5 Kabupaten 

but, yang berlangsung di Rupatama 
Polda Maluku, Rabu (26/2). 

Orang nomor satu di Polda Malu¬ 
ku mengatakan, rapim yang dilak¬ 
sanakan ini untuk menyatukan vi- 
si-misi dari seluruh jajaran di Polda 
Maluku, dalam rangka melaksanakan 
pengamanan Pilkada yang ber¬ 
langsung dalam tahun ini. 

“Rapim ini mengusung tema ‘Polda 
Maluku dan Seluruh Stakeholder Siap 
Mengamankan Pilkada Serentak dan 
Agenda Kamtibmas lainnya Dalam 
Rangka Menjaga Stabilitas Keaman¬ 
an Guna Mengawal Pembangunan 
Daerah Maluku Menuju Indonesia 
Maju tema ini harus kita implemen¬ 
tasikan dengan sebaik mungkin ke¬ 
pada masyarakat,” tutur dia. 

Alumnus Akpol 1986 ini menam¬ 
bahkan, tujuan diadakan Rapim ini 
adalah untuk membahas situasi kam- 



TLAKUR - Kepala Kepolisian Re- 
sort (Kapolres) Maluku Barat Daya 
(MBD), AKBP S. Norman Sitinda- 
on, S.I.K gelar safari Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
(Wabup) MBD Tahun 2020 kepa¬ 
da Jemaat Gereja Protestan Maluku 
(GPM) Efatha Kaiwatu, Kecamatan 
Moa pada Minggu (1/3). 

Dalam imbauannya, Sitindaon 
meminta seluruh masyarakat MBD 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
yang adalah momen 5 tahunan. Ia 
menuturkan tugas pokok Polisi ada 
harkamtibmas, melindungi, mengay¬ 
omi dan melayani serta menegakan 
hukum. 

“Moment Pilkada di Indonesia ma¬ 
sih dipengaruhi oleh isu hoax dan 
sara jadi pada kesempatan ini saya 
menghimbau agar benar - benar 
mengantisipasi isu hoax dan sara 
sehingga kita tidak mudah terpro¬ 
vokasi dan perpecahan. Saya meng¬ 
himbau jika terjadi permasalahan di 
masyarakat agar kita menyelesaikan 
secara beradab dan jangan mudah 
terprovokasi,” ajak dia. 

Kapolres meminta masyarakat jan¬ 
gan mudah percaya dengan isu - isu 
yang disebarkan oleh oknum - ok¬ 
num yang tidak bertanggung jawab 
dan memanfaatkan media sosial 
(Medsos) untuk mengkampanyekan 
Pilkada yang aman dan damai di 
MBD. Pihaknya bersama KPU dan 
Bawaslu menjamin pelaksanaan 
Pilkada tahun 2020 berjalan dengan 
aman dan baik dan pada pelaksa¬ 
naannya ditemukan pelanggaran 
Pemilu masyarakat segera melapor¬ 
kan ke Panwascam atau Bawaslu. 


“Berpartisipasilah pada pelaksanaan 
Pilkada MBD ini karena masyarakat 
mempunyai hak menentukan Pemi¬ 
mpin untuk 5 tahun kedepan,” ajak¬ 
nya. 

Sitindaon pun menyampaikan pe¬ 
san berlalulintas dengaj baik dan 
benar, menurutnya rata - rata kasus 
Laka Lantas yang terjadi di MBD 
diakibatkan karena pengendara su¬ 
dah dipengaruhi oleh minuman keras 
jenis sopi. Selain itu, masyarakat juga 
bisa turut serta membantu polisi da¬ 
lam melaporkan kasus narkoba jenis 
apapun yang dapat merusak generasi 
bangsa khususnya bagi anak muda. 

Tingkatkan toleransi antar sesama 
umat beragama dan jangan mudah 
terprovokasi dengan isu sara karena 
masalah agama adalah masalah yang 
paling sensitif. 

“Saya mengajak kepada masyarakat 
Desa Kaiwatu agar mendukung Polres 
MBD dalam mengamankan proses 
Pilkada yang aman dan damai kare¬ 
na dengan peran serta masyarakat 
pelaksanaan Pilkada dapat berjalan 
dengan baik,” tambah dia. (M07) 


AMBON - Kapolda Maluku Irjen 
Pol Drs. Baharudin Djafar M.Si, 
menghadiri persidangan ke-45 
Jemaat Gereja Protestan Maluku 
(GPM) Pandan Kasturi Ambon. Ke¬ 
hadiran Kapolda itu disambut den¬ 
gan sukacita oleh seluruh jemaat. 
Ketua panitia persidangan ke-45, 
Boedewin M. Watimena member¬ 
ikan, apresiasi yang tinggi atas ke¬ 
hadiran orang nomor satu di Polda 
Maluku. 

Wattimena mengaku, sepanjang 
sejarah persidangan GPM baru per¬ 
tama kalinya dihadiri oleh Kapolda 
yang beragama muslim. “Mewakili 
jemaat GPM Pandan Kasturi mera¬ 
sa terhormat dengan kehadiran ba¬ 
pak Kapolda ke gereja kami, karena 
sejak gereja ini jadi, baru pertama 
kali Kapolda hadir dalam gereja 
kami, dan Kapolda seorang muslim 
yang kuat dengan ibadahnya,” kata 
Wattimena, yang juga Plt Sekretaris 
DPRD Provinsi Maluku, dihadapan 
para jemaat, Minggu (1/3). 

Menurutnya, Irjen Baharudin Dja¬ 
far merupakan tokoh yang patut 



dicontohi oleh seluruh lapisan mas¬ 
yarakat di bumi seribu pulau ini. 

“Kita yakin sungguh ada pencer- 
ahan-pencerahan dan pesan-pesan 
yang baik bagi seluruh umat khu¬ 
susnya peserta dan jemaat yang 
hadir dalam persidangan ini,” pa¬ 
parnya. 

Dia berharap, silaturahmi yang 
dilakukan oleh Kapolda ini dapat 
berjalan untuk seterusnya. “Semoga 
tidak sampai disini, tetapi hubun¬ 
gan baik ini akan terjalin untuk se¬ 
lamanya,” tandas dia. 

Sementara itu, Kapolda Maluku 
Irjen Pol Drs. Baharudin Djafar 
M.Si, sejak kehadirannya di Maluku 
sejumlah rumah Ibadah baik mesjid 
maupun gereja dikunkungi karena 
menurutnya pembentukan karakter 
manusia yang efektif adalah dari ru¬ 
mah ibadah. 

“Sejak kehadiran saya (Kapolda) 
di Maluku, hampir sejumlah ru¬ 
mah ibadah, baik muslim maupun 
nonmuslim telah dikunjungi. Kun¬ 
jungan itu dilakukan selain sebagai 
silaturahmi juga wujud untuk mem¬ 
bangun dan membentuk karakter 
manusia yang baik, sesuai dengan 
perintah dari seluruh agama yang 
ada,” kata alumni Akpol 1986 ini. 

Menurut Kapolda, seluruh agama 
mengajarkan tentang kebaikan, ha¬ 
nya saja ada sebagian umatnya lah 
yang sala menafsirkan tentang aja¬ 
ran agama itu sendiri. 

“Yang terlihat selama ini, hanya 
raga yang dibangun sementaranya 
jiwanya belum. Padahal untuk men¬ 
jadi manusia yang baik harusnya 
jiwa dan raga dibangun bersamaan, 
dan itu dimulai dari rumah-rumah 
ibadah,” papar Kapolda. (M07) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


Menhub Pantau Kesiapan Pembangunan Jalur Rel Kereta Api 



MAKASSAR - Menteri Perhubun¬ 
gan RI, Budi Karya Sumadi did¬ 
ampingi Gubernur Sulawesi Selatan 
(Sulsel) Nurdin Abdullah menin¬ 
jau sejumlah lokasi di antaranya, 
pabrik Semen Tonasa di Kabupaten 
Pangkep dan pembangunan jalur 
rel Kereta Api (KA) di Pelabuhan 
Garongkong, Kabupaten Barru le¬ 
wat udara menggunakan helikopter, 
Sabtu (29/2). “Kita tadi overview 
menggunakan helikopter men¬ 
elusuri dari Makassar, Maros dan 
Pangkep, Barru. Terus kita lihat juga 
pabrik Semen Tonasa,” kata Budi. 

Budi menjelaskan tujuan dari pen¬ 
injauan ini karena salah satu rute 
pembangunan rel kereta api di Sul¬ 
sel yakni dari Pelabuhan Garong¬ 
kong ke Pabrik Semen Tonasa. 

“Kita memang akan menyele¬ 
saikan logistik dari Tonasa ke Bar¬ 
ru di Garongkong atau sebaliknya. 
Dari Garongkong mengangkut batu 
bata ke sana, terus sebaliknya dari 


Tonasa mengangkut yang jadi,” se¬ 
butnya. 

Ia pun menyampaikan apresiasi 
atas dukungan Gubernur Sulsel, 
Kejati Sulsel dan Bupati Barru dan 
Pangkep atas dukungan dalam 
pembangunan infrastruktur ini. 

Ia menyampaikan kesepakatan 
yang ada bahwa akan dilakukan 
kerjasama pengelolaan dengan 
menunjuk BUMN. “Saya sarankan 
boleh mayoritas tetapi harus men¬ 
gajak swasta, baik swasta dalam 
negeri atau luar negeri,” ujarnya. 

Dengan demikian ada dua bagian 
yang mengelola. Dirjen Kereta Api 
untuk mengelola kereta api dan Dir¬ 
jen Laut yang mengelola pelabuhan. 

Pemerintah sendiri mempercepat 
pembangunan Proyek Jalur Kereta 
Api (KA) Makassar-Parepare. Untuk 
segmen 3 lintas Kabupaten Barru 
hingga Kabupaten Maros. Dengan 
kerjasama Pemprov Sulsel, Kejak¬ 
saan Tinggi Sulsel, Kanwil ATR BPN 


Sulsel, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Lembaga 
Manajemen Aset Negara, Pemkab 
Barru, Pemkab Pangkep, dan Pemk¬ 
ab Maros diharapkan akan selesai ta¬ 


hun ini. Baik itu untuk angkutan lo¬ 
gistik maupun penumpang dengan 
lintas Tonasa ke Garongkong. Dan 
tahun 2021 jalur kereta api Parepare 
- Makassar telah rampung. (P06) 


Masyarakat Kupang Cakap Literasi Digital 


KUPANG - Kementerian Komu¬ 
nikasi dan informatika RI bekerja 
sama dengan Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kota Kupang dan 
Sekolah Tinggi Ilmu Komput¬ 
er (STIKOM) Uyelindo Kupang, 
menggelar Seminar Literasi Dig¬ 
ital “Masyarakat Cakap Literasi 
Digital” Kota Kupang tahun 2020 
berlangsung di Aula Stikom Uye¬ 
lindo Kupang, Selasa (3/3). 

Turut hadir dalam seminar lit¬ 
erasi digital antara lain Kepala 
Seksi Penerapan Literasi Digital 
Kemenkominfo, Bagio Prihatono, 
Staf Literasi Digital Kominfo, Her- 
lando Maradona, Programmer ICT 
Watch, Indriyatno Banyumurti, 
Kepala Stikom Uyelindo Kupang, 
Marinus Lamabelawa, Sekretaris 
Dinas Komunikasi dan Informa¬ 
tika Kota Kupang, Marthin Alan 
Yoga Girsang, SH. MH1 dan peser¬ 
ta seminar yang berasal dari para 
dosen, Mahasiswa dan SMK 

Administrasi Umum Sekda Kota 
Kupang, Ir. Eduard Jhon Pelt, saat 
mewakili Wali Kota Kupang mem¬ 
buka acara tersebut mengatakan 
jumlah pengguna internet di In¬ 
donesia khususnya di Kota Kupang 
menjadi perhatian pemerintah, 
karena keberadaan internet tidak 
hanya membawa manfaat namun 
juga dampak negatif yang mengi¬ 
kuti. jika kita cermati, media sosial 
kini tidak hanya dibanjiri dengan 
berbagai informasi bermuatan 
positif yang dapat menambah wa¬ 
wasan namun juga mengandung 
hal-hal negatif seperti berita bo¬ 
hong atau hoax, ujaran kebencian, 
perundungan atau bully termasuk 
konten yang mengandung paham 
radikalisme bahkan praktik-prak- 
tik penipuan yang telah banyak 
memakan korban. 

Literasi digital merupakan ket¬ 
ertarikan, sikap dan kemampuan 
individu yang menggunakan te¬ 
knologi digital untuk mengakses, 
mengelola, mengintegrasikan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
informasi, membangun penge¬ 
tahuan baru dan berkomunikasi 


dengan orang lain agar dapat ber¬ 
partisipasi secara efektif dalam 
masyarakat 

"Tujuannya, untuk mengedu- 
kasi masyarakat khususnya dari 
kalangan pelajar dan mahasiswa 
dalam memanfaatkan teknologi 
dan komunikasi dengan teknologi 
digital untuk menemukan, men¬ 
gevaluasi, menggunakan, men¬ 
gelola dan membuat informasi 
secara cerdas, kreatif dan pro¬ 
duktif.” TambahnyaHarapannya, 
Seminar literasi digital ini dapat 
berlanjut dan lewat lembaga lem¬ 
baga pendidikan, Stikom Uyelin¬ 
do Kupang menjadi corong dalam 
membantu Kementerian Komu¬ 
nikasi dan Informatika RI, dan 
pemerintah Kota Kupang untuk 
melanjutkan literasi digital.Sem- 
inar ini ditandai dengan penyer¬ 
ahan Piagam Penghargaan dari 
Kementerian Komunikasi dan In¬ 
formatika RI kepada pemerintah 
Kota Kupang dan STIKOM Uye¬ 
lindo Kota Kupang atas dukungan 
dan partisipasi dalam penyeleng¬ 
garaan Seminar Nasional Literasi 
Digital “Masyarakat Cakap Liter¬ 
asi Digital” 

STIKOM Uyelindo Kupang, 
Marinus Lamabelawa, mengatakan 
literasi digital sangat erat dengan 
penggunaan media digital, dalam 
hal ini penggunaan media inter¬ 
net. Literasi digital bagi Sekolah 
Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 
Uyelindo Kupang sudah menjadi 
sebuah pelajaran ilmu digital dan 
keragaman mulai dari semester 1. 
Tetapi literasi kali ini bisa dapat 
menambah cakrawala berpikir un¬ 
tuk para dosen, para mahasiswa, 
para siswa-siswi SMK. 

“Selain itu, dapat memberikan 
wawasan dan pengetahuan kepada 
masyarakat khususnya kepada pe¬ 
lajar terkait penggunaan teknologi 
digital dan alat-alat komunikasi 
atau jaringan untuk menemukan, 
mengevaluasi, menggunakan, 
mengelola dan membuat informasi 
secara cerdas, kreatif dan produk¬ 
tif.” Ungkap Kepala Stikom (K04) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - 


Rencana Pembangunan Brimob Polda Sulut 


MANADO - Kepala Kepolisian 
Daerah Sulawesi Utara Irjen Pol. 
Drs Royke Lumowa, M.M., men¬ 
dampingi Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI 
Muhammad Basuki Hadi Mulyono., 
pada saat menyambangi Markas 
Komando Brimobda Polda Sulut 
yang berada di Kelurahan Paniki, 
Kecamatan Mapanget Kota Mana¬ 
do, Senin (2/3) 

Kunjungan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) juga disambut oleh Wadan- 
sat Brimobda Sulut AKBP M. Rid¬ 


wan bersama personel Brimobda 
Sulut. Wadansat Brimobda Sulut 
AKBP M. Ridwan., mengatakan tu¬ 
juan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) RI tin¬ 
jau lokasi Mako Brimob Polda Sulut 
mengenai rencana pembangunan 
bangunan Brimob 
“Kunjungan Menteri dalam 
rangka rencana pembangunan 
perumahan dan Mako Brimob 
Polda Sulut serta rencana pem¬ 
bangunan bangunan Brimob di 
Wori, Bolmut dan di Sangihe,” 
tutur Wadansat Brimob. (M 13 


Garongkong Jadi KEK Penyangga Ibukota 


MANADO - Menteri Perhubun¬ 
gan RI, Budi Karya Sumadi did¬ 
ampingi Gubernur Sulawesi Selatan, 

Nurdin Abdullah dan Bupati Barru, 

Suardi Saleh meninjau pembangu¬ 
nan Pelabuhan Garongkong di Ka¬ 
bupaten Barru, Sabtu (29/2). 

Pelabuhan Garongkong dirancang 
untuk menjadi Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) di Sulawesi Selatan, 
sebagai penyangga Ibu Kota Negara 
(IKN) baru yang akan berpindah 
dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Bupati Barru, Suardi Saleh menga¬ 
takan apresiasinya, karena Pelabu¬ 
han di Barru akan dijadikan KEK. 

“Ini sejalan dengan perencanaan 
kita. Karena di kawasan Pelabu¬ 
han Garongkong ini Perda kita su¬ 
dah ditetapkan menjadi Kawasan 
Ekonomi Khusus,” paparnya. 

Sementara itu, Gubernur Sulsel 
Nurdin Abdullah menyebutkan 
pelabuhan ini, akan menjadi salah 
satu penyangga ibu kota baru se¬ 
hingga memperkuat posisi Sulsel 
yang selama ini sebagai penyangga 
kebutuhan Kaltim, seperti pangan. 

“Sulsel terus mempermantap diri 
dan berbenah menjadi daerah pen¬ 
yangga dan rantai pemasok men¬ 
dukung pembangunan di ibu kota 
baru negara. Oleh karena itu, kita 
hadir di sini dalam rangka mem¬ 
perkuat pengembangan Pelabuhan 
Garongkong ini. Jadi saya yakin 
dan percaya, kalau kita bersinergi 
insyaallah kita akan mendukung 

@lelemukucom - #lelemukucom 


program ini akan lebih cepat lagi,” 
ucapnya. 

Untuk mendukung pembentukan 
KEK, Menhub menyarankan agar 
kerjasama pengelolaan Pelabuhan 
Garongkong, Barru dipegang oleh 
BUMN (Pelindo IV), BUMD, dan 
pihak swasta. “Saya sarankan, boleh 
mayoritas (BUMN), tetapi harus 
mengajak swasta, baik dalam negeri 
atau luar negeri,” jelas Gubernur Sul¬ 
sel mengikuti pernyataan Menhub. 

Pembangunan KEK ini juga 
didukung dengan pembangunan in¬ 
frastruktur jalur kereta api Trans Su¬ 
lawesi (Makassar - Parepare). (P06) 



085254922161 













TANAH PAPUA 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


7 sfeiL©n©inmmiIkM 


Sekda Lantik Anggota KI dan KPID Papua 2019-2022 


JAYAPURA - Anggota Komisi 
Informasi (KI) periode 2019-2023 
dan Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) periode 2019- 
2022, resmi dilantik Sekda Papua 
Hery Dosinaen pada Kamis (27/2), 
di Swiss Belhotel Jayapura. 

Disela-sela pelantikan, Sekda 
Hery berpesan agar Anggota KI 
Papua agar dapat menjalankan ser¬ 
ta menegakkan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik 
maupun peraturan pelaksanaan¬ 
nya. “Sekaligus menetapkan pe¬ 
tunjuk teknis standar layanan In¬ 
formasi Publik dan menyelesaikan 
sengketa informasi publik melalui 
mediasi atau ajudikasi nonlitigasi,” 
kata ia. 

Sementara kepada Anggota KPID 
Papua, agar mampu memberi ja¬ 
minan bagi masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang layak 
dan benar sesuai dengan hak asasi 
manusia. “Termasuk menampung, 
meneliti dan menindaklanjuti 
aduan, sanggahan, serta kritik, 
dan apresiasi masyarakat terha¬ 
dap penyelenggaraan penyiaran,” 
ujarnya. 

Pada kesempatan itu, ia menga¬ 
presiasi Komisi I DPR Papua yang 



telah mendorong proses seleksi se¬ 
hingga dihasilkan Komisioner KI 
dan KPID Papua yang baru. 

Pihaknya pun memohon maaf 
kepada komisioner dua institusi 
itu, karena proses pelantikan yang 
tertunda selama empat bulan. 
“Jujur SK pelantikan itu sejak De¬ 
sember 2019 sudah ditetapkan da¬ 
lam keputusan Gubernur. Tinggal 
menunggu kesempatan Gubernur 
(sendiri) yang melantik”. 

“Namun kemarin sore saya diper¬ 
intahkan Wagub untuk (segera) 
lantik pengurus baru. Sehingga 
kita melantik dan kami meng¬ 
harapkan kepada dua wadah ini 
mampu bekerja dengan baik. Se¬ 
bab keberhasilan KI maupun KPID 
adalah kepuasan bagi masyarakat,” 
tutur ia. 

Diketahui, Anggota KI yang 
dilantik yakni Wilhemus Pigai, 
Henry Winston Muabuay, Syamsu- 
din Levi, Adriana Wally, Joel Betoel 
Agaki Wanda. 

Sementara Anggota KPI yang 
dilantik Rusni Abaidata, Iwan 
Solehudin, Everrth Zachari- 
as Joumilena, Liboria G Atek, 
Melkias Mansoben, Jefri Si- 
manjuntak dan Nahria.. (P02) 


Media Diminta Awasi Dana Desa di Papua 


Pemprov Cegah Pengangguran Dengan Benahi BLKI 


JAYAPURA - Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) meminta media 
massa di Bumi Cenderawasih untuk 
ikut mengawasi penggunaan dana 
desa, agar peruntukkannya sesuai den¬ 
gan yang diharapkan. 

Hal itu disampaikan Direktur 
Jenderal (Dirjen) Bina Adminis¬ 
trasi Kewilayahan, Eko Subowo di 
Jayapura, Rabu. Menurut dia, ke¬ 
beradaan media massa dipandang 
penting karena memiliki fungsi kon¬ 
trol sosial yang baik. “Sehingga den¬ 
gan begitu kita harap pengawasan 
penyaluran dana desa di Papua bisa 
tepat sasaran,” harap ia. 

Pada kesempatan itu, Eko pun 
mengimbau pemerintah Kabupaten 
dan Kota se-Papua agar ikut mem¬ 
perkuat Aparat Pengawas Intenernal 
Pemerintah (APIP). Hal itu bertujuan 
agar pengawasan penyaluran dan 
penggunaan dana desa di setiap kam¬ 
pung berjalan maksimal. 

“Sebab kalau dana desa banyak yang 
mengawasi maka penggunaannya pas- 


JAYAPURA - Panitia Besar Pe¬ 
kan Olahraga Nasional (PON) 
Papua mengupayakan dapat men¬ 
gakomodir seluruh wartawan yang 
mendaftar secara online, pada por¬ 
tal yang nanti disediakan koordina¬ 
tor bidang teknologi informasi. 

Kendati demikian menurut Koor¬ 
dinator Bidang Teknologi Informasi 
PB PON Papua, Jery A. Yudianto, 
sebelum terbitkan kartu pengenal 
(id card) peliput PON, masing-mas¬ 
ing jurnalis wajib memenuhi se¬ 
jumlah persyaratan yang nantinya 
diunggah secara online. 

Diantaranya, kartu pers dari kantor 
masing-masing, kartu yang men¬ 
yatakan sebagai anggota organisasi 
kewartawanan legal (PWI, AJI dan 


ti digunakan sesuai aturan,” ucap ia. 

Secara nasional, sambung dia, ada 
473 kasus letigasi penyalahgunaan 
dana desa, yang mana 153 kasus sudah 
ditangani pihak kepolisian, 127 kasus 
ditangani Kejaksaan, dan 192 kasus 
dalam proses persidangan. 

Dengan demikian, pada tahun ini dia 
berharap jumlah kasus tersebut tidak 
lagi meningkat. “Sebab yang utama 
adalah tidak ada niat bagi para pihak 
terkait untuk menyalahgunakan dana 
desa,” ungkap dia. 

Sebelumnya, usai menghadiri Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) percepatan 
penyaluran dan pemanfaatan dana 
desa dalam menopang ketahanan 
sosial ekonomi masyarakat, Selasa 
(25/2/2020), Eko Wibowo mendorong 
para kepala distrik di seluruh Papua 
untuk mengawasi pemanfaatan dana 
desa supaya dibelanjakan sesuai pe- 
runtukkan. “Dengan memberdayakan 
kepala distrik, pengawasan dan rent¬ 
ang kendali pengawasan dana desa 
akan lebih mudah,” pungkasnya. (P02) 


lainnya) serta kartu uji kompetensi 
wartawan (UKW). “Namun teknisn¬ 
ya bagaimana nanti akan dibicarakan 
lebih terperinci bersama pihak ter¬ 
kait. Yang pasti, kami hanya menye¬ 
diakan aplikasi maupun portal untuk 
pendaftaran. Nanti ada koordinator 
lainnya yang bertugas mensortir, un¬ 
tuk selanjutnya menentukan keabsa¬ 
han seorang wartawan,” terang ia di 
Jayapura, Selasa (25/2). 

Ia katakan, jadwal pendaftaran 
wartawan peliput PON sendi¬ 
ri belum dibuka karena masih 
menunggu petunjuk pimpinan 
pantia besar iven empat tahunan 
itu. Oleh karenanya, dia berharap 
para jurnalis untuk dapat bersa¬ 
bar menunggu penjadwalan. (P02) 


JAYAPURA - Pemerintah Provinsi 
Papua memastikan segera memben¬ 
ahi tujuh Balai Latihan Kerja In¬ 
dustri (BLKI) yang ada, agar upaya 
menekan angka pengangguran yang 
cukup tinggi di bumi cenderawasih 
bisa lebih maksimal. 

“Kalau legislator DPR RI menye¬ 
but kinerja BLKI di Bumi Cender¬ 
awasih belum maksimal, maka kita 
akan benahi lagi BLKI yang ada di 
Papua sebab memang banyak in¬ 
strumen yang sebetulnya sudah 
tidak memadai dan tak berfung¬ 
si lagi. Dan ini menjadi catatan 
penting untuk kami lihat kedepan 
supaya kita benahi. Sehingga BLKI 
yang ada bisa betul-betul melatih 
anak-anak Papua untuk bisa men¬ 
jadi tenaga kerja handal di masa 
mendatang,” terang Sekda Papua 
Hery Dosinaen, usai pertemuan 
dengan para legislator dari Komi¬ 
si IX DPR RI yang melakukan 
kunjungan kerja ke Jayapura, Ju¬ 
mat (28/2). 

Sementara dalam rapat Pemprov 
Papua dengan DPR RI Komisi ter¬ 
ungkap, DPR RI menyoroti ke¬ 


beradaan tujuh BLKI milik Pemer¬ 
intah Provinsi Papua yang belum 
dimanfaatkan dengan baik untuk 
meningkatkan kompetensi tenaga 
kerja. 

Wakil Ketua Komisi IX DPRI 
Emanuel Melkiades Lakalena men¬ 
gaku kaget sekaligus prihatin sebab 
tujuh BLKI di Papua belum diman¬ 
faatkan dengan maksimal untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan. 

“BLKI yang ada di Papua ini mer¬ 
upakan suatu masalah karena ti¬ 
dak dimanfaatkan untuk mencetak 
tenaga kerja terlatih dan terampil. 
Makanya ini menjadi masalah, se¬ 
bab kebutuhan tenaga kerja belum 
terlatih dengan baik. Padahal BLKI 
itu dibangun dengan tujuan agar 
calon tenaga kerja bisa dilatih dis- 
ana sebelum memasuki bursa ker¬ 
ja. Sehingga saya kira perlu segera 
dibenahi,” harapnya. 

Legislator Partai Golkar berharap 
kedepan ada kerjasama dan koordi¬ 
nasi yang baik dengan berbagai pi¬ 
hak untuk memanfaatkan serta me¬ 
maksimalkan keberadaan BLKI di 
seluruh Bumi Cenderawasih. (P02) 



Panitia PON XX 2020 Akomodir Wartawan 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 























2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Awalnya Diejek, Frogosandal Tuai Untung 9 Tahun Kemudian 


JAKARTA - Jalan untuk men¬ 
capai kesuksesan banyak caranya, 
salah satunya adalah mewujudkan 
keinginan orang tua yang ingin 
menjadi seorang wirausaha. Butuh 
kesabaran dan ketelitian bagi Fika 
untuk mencapai kesuksesan seper¬ 
ti sekarang ini. Fika memutuskan 
menjadi produsen sandal custom 
sejak 2011. Awalnya dirinya hanya 
menjadi seorang ibu rumah tangga 
dengan mengandalkan penghas¬ 
ilan suami yang terbilang masih 
rendah sebagai sales kendaraan 
bermotor roda dua. 

Sebelum memutuskan berusa¬ 
ha, Fika mengaku seluruh mesin 
produksi sandalnya merupakan 
warisan dari orang tuanya. Pada 
saat itu, mesin-mesin tersebut ti¬ 
dak terpakai lantaran orang tuanya 
tertipu. “Ditipu puluhan juta pem¬ 
belian alat dan bahan bakunya, 
setelah barang datang, usaha tidak 
berjalan dan peralatan mengang¬ 


gur cukup lama,” kata Fika pada 
Jumat (28/2). 

Sebelum dikelola Fika, mesin 
produksi sandal itu dimanfaatkan 
oleh saudaranya namun tetap tidak 
berjalan sesuai harapan dan pada 
akhirnya berhenti di tengah jalan. 
Pada tahun 2011, baru Fika dan 
suami memutuskan meneruskan 
usaha tersebut. 

Dia memproduksi beragam san¬ 
dal dengan modal awal Rp 600.000 
untuk membeli bahan baku. Mes¬ 
ki modal pas-pasan dia berhasil 
memproduksi sandal dengan ban¬ 
yak model. 

Setelah berhasil memproduksi, 
Fika menjualnya dari pintu ke pin¬ 
tu. Dia menceritakan pengalaman 
awal menjual produk bermerek 
Frogosandal menuai banyak ejekan 
dari orang sekitarnya. 

“Diejek dan dicaci maki sandal 
buatan kami tidak laku dan tidak pu¬ 
nya nilai jual kemudian diusir dari 



toko sandal sepatu di Magelang. 
Namun kami yakin niat baik r ejeki 
juga pasti akan datang apalagi ni¬ 
atnya untuk keluarga. Pertama kali 
jualan omzetnya bagus Rp 45.000- 
120.000 omzet per hari tahun 2011 
akhir,” tambahnya. 

Berbekal keyakinan tersebut, 
wanita yang memiliki lima anak 
ini semakin giat memproduksi dan 
memasarkan Frogosandal. Setelah 
sembilan tahun berusaha, banyak 
model sandal yang diproduksin¬ 
ya, di antaranya sandal karakter, 
sandal hotel, hingga yang modern 
adalah model wedges. Semua pro¬ 
duknya berbahan baku dari spons 
yang dicampur dari daur ulang 
kain batik, kain songket, tali kur, 
ban motor, dan ban mobil bekas. 

Produk sandalnya dijual mulai 
dari Rp 8.000 sampai Rp 35.000. 
Penjualan produknya saat ini ha¬ 
nya melalui Instagram dan sudah 
banyak reseller produk Frogosan¬ 
dal. Kini dia berhasil menganton¬ 
gi omzet sekitar Rp 10 juta per 
bulan. 


“Lumayan, cukup untuk keluar¬ 
ga 5 anak, naik turun rata-rata Rp 
10 juta per bulan,” kata dia. 

Wanita lulusan SMA ini me¬ 
ngungkapkan bagi masyarakat 
yang ingin beralih profesi menjadi 
wirausaha dari sebelumnya peker¬ 
ja kantoran atau apapun kuncinya 
jangan terlalu memikirkan ucapan 
yang keluar dari orang lain, apala¬ 
gi ejekan.c“Tetap kreatif, man¬ 
faatkan teknologi baru , jadilah 
entrepreneur yang cepat bosan, 
dengan begitu kami bisa lebih 
cepat menelurkan produk model 
baru, lalu manfaatkan moment 
dan selalu ikuti perkembangan 
trend,” ungkapnya. 

“Yang terakhir fokus kuali¬ 
tas dan edukasi ke masyarakat 
untuk membeli produk hand- 
made berkualitas, karena mas¬ 
yarakat masih terpaku harga 
murah produk dari luar dengan 
model dan material yang jauh 
lebih bagus dan sulit didapat¬ 
kan di Indonesia,” tambah wan¬ 
ita berusia 32 tahun ini. (DTK) 


Budidaya Bunga Telang Jadi Teh Ungu 


bunga telang yang ditanam, setiap 
hari saya berhasil memanen 150 
gram teh bunga telang kering,” tam¬ 
bah Abut. 

Setelah dipanen, bunga diker¬ 
ingkan secara tradisional yakni 
dijemur selama tiga hari, sebelum 
akhirnya dikemas dengan ukuran 
10 gram. Sebungkus bunga telang 
kering atau teh ungu dia jual sehar¬ 
ga Rp 15 ribu. 

Mengenai proses penanaman, 
Abut mengatakan bunga telang 
relatif mudah ditanam dan minim 
perawatan. Pohonnya akan mulai 
berbunga setelah usia lebih dari 2 
bulan. Selanjutnya selama 5 tahun, 
pohon akan terus berbunga. 

“Mimpi saya adalah membuat 
budidaya teh telang ini dalam 
kapasitas yang lebih besar, kare¬ 
na ceruk bisnisnya masih ter¬ 
buka lebar,” kata Abut. (DTK) 


TEKA TEKI SILANG #030 

MENDATAR 

1. Teratur dengan baik. 4. Merica. 6. Zat gizi untuk pertumbuhan 
organ, terutama sel otak janin. 7. Pohon candu. 9. Piala bulutan¬ 
gkis putri. 11. Mesin tulis. 13. Bahasa nasional Pakistan. 14. AS... 
(nama klub sepakbola Liga Italia). 15. Nama ikan yang lemaknya 
dibuat menjadi minyak. 17. Aren. 19. Badan Usaha Milik Negara. 
21. Babakterakhir.22. Hantu khasBali.23. Penduduksuatu negara. 

MENURUN 

1. Kendaraan lapis baja. 2. Hiasan dahi wanita India. 3. Gedung 
umum (kantor). 4. Rasa nyeri pada persendian (tulang, gigi). 
5. Didik. 8. Negara Asia Timur yang terbelah menjadi dua wilayah 
pemerintahan. 10. Aur; buluh. 11. Tiruan bunyi ujung tongkat 
menyentuh lantai. 12. Kereta Rel Diesel. 16. Pemilik (Inggris). 
17. Ekspedisi Muatan Kapal Laut. 18. Cakrawala. 19. Rangkaian 
perumahan yang tidak terpisah-pisah. 20. Maksud. 



JAKARTA - Budi daya bunga tel¬ 
ang atau yang lebih dikenal dengan 
teh ungu, ternyata cukup menggi¬ 
urkan. Tanaman yang bisa tumbuh 
dengan mudah di pekarangan ru¬ 
mah ini, sanggup memberikan tam¬ 
bahan penghasilan. 

Setidaknya hal itu dirasakan oleh 
Dedi Kurniadi alias Abut warga 
Dusun Bojongsalawe Desa Karang- 
jaladri Kecamatan Parigi Kabupaten 
Pangandaran. Tanaman bunga tel¬ 
ang yang dirawatnya, bisa menam¬ 
bah pundi pendapatan keuangan 
keluarga. 

Abut mengatakan awalnya mena¬ 
nam teh bunga telang hanya untuk 
kebutuhan konsumsi sehari-hari. 

Karena banyak artikel yang dia baca 
mengenai khasiat kesehatan bunga 
telang ini. 

Setelah itu beberapa kerabat dan 
tetangga Abut ikut mencoba minum 
teh ungu tersebut. Mereka mengaku 
merasakan khasiat kesehatan, seh¬ 
ingga pesanan teh ungu ini mening¬ 
kat. “Semula saya tanam teh bunga 
telang untuk dikonsumsi sendiri, 
akhirnya saya coba menjadikannya 
ladang bisnis,” kata Abut. 

Alhasil lahan seluas 140 meter 
persegi di halaman rumahnya dia 
ubah menjadi kebun bunga telang. 

Ada 250 batang pohon yang dia ta¬ 
nam. “Dari 250 batang pohon teh 

www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


1 



2 


3 


4 



5 












6 








7 


8 





9 

10 







11 


12 






13 





14 









15 

16 






17 



18 




19 



20 




21 

















22 





23 

































































ANEKA RAGAM 

2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 

9 jfcLelemiiku 


! 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #030 


KANGPHO ? DRAWA 

Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas | Drawa: Burung Cenderawasih 



Warna asli cenderawasih: 
Semangat, kehangatan, 
dan kegembiraan 


Mahkota; 
Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 



r»» 

KANGPHO 



Sayap, 
ekor, & jari: 
Simbol 

penyelenggaraan 
PON XX 
20 Okt 2020 



1 


1 








4 

1 


3 




9 

5 


1 



4 




1 



1 


3 


9 

1 


1 

6 



1 



3 

1 




1 

5 

1 


1 

5 


4 

4 


7 


7 




1 



5 


4 


4 







1 





4 


4 


1 


7 



8 


9 




2 


2 


1 


1 


8 

1 



1 


1 


3 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 





DRAWA 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=_ bareng Kangpho & Drawa! - 






7 

9 



1 



9 




6 

8 


3 




6 



3 

8 



5 

7 








4 


9 




2 


7 








5 

8 



2 

3 



6 




6 


8 

9 




4 



3 



2 

7 




Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


Believe /t orATot/* 


/ Give\ 

( iheGrocer\ 



f M A ACCDENT 

lfc-VEAfl-OLt> MUHAMMAD lt>UL Of 
‘S’OO'fH £'JTo-nJ , IWC*>j£3>i A, WA^ 

'N "THE MSCK A JOMPiNG hJFEbLEkfGH — 
HE MAD6 A fOU RECOV£RV 


IN |9>07 
AN AD CAMpAlGN 
kOR . 

KELLOGG^ , 
COR N R.AK66 

OPE6REP A 

TO ann wonw 
WHO WOUlD WINK 
AT HER GKOC£R 
OH A 

WEDNEeWk'' 



^OU CAM GURJ^ CALORlEG 

jugt &y 

THINkTlNG--" 

CAkJ OP <o 

<opcoc<wi&5> 

IN 

OkJE CAV/ 


Distributed by Andrews McMed for UPS. 


© 2020 Rlpley Entertainmerrt Inc. 


2-29 


Ripley’s--Percaya atau Tidak! 

“Peristiwa aneh saat memancing terjadi pada Januari 2020 ketika Muhammad 
Idul, remaja 16 tahun asal Buton Selatan yang terkena tombakkan seekor ikan ” 

“Pada fa/ttm 1907 sebuah kampanye iklan dari Sereal Kellogs menawarkan satu 
lagi kotak gratis kepada setiap wanita yang mengedipkan mata kepada pedagang 
penjual sereal pada hari Kamis.” 

“Anda dapat membakar kalori hanya dengan BERPIKIR - Pemain catur elit 
dapat membakar hingga 6,000 kalori dalam sehari” _ 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















































































io jfcLelemukii 


Kapolda Imbau Anggota 
Berantas Hoax Corona 

Terkait maraknya informasi seputar 
virus corona, Kapolri, Jenderal Polisi 
Drs. Idham Azis, M.Si., menghim¬ 
bau kepada seluruh jajaranya agar 
waspada terhadap berita bohong 
atau hoax. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Mo- 
hammad Iqbal, S.I.K., M.H., menga¬ 
takan bahwa Kapolri memerintahkan 
kepada seluruh jajaran untuk mem¬ 
berantas hoax karena dikhawatirkan 
dapat mengganggu situasi keamanan 
dan ketertiban masyarakat.Irjen Pol. 
Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., juga 
menghimbau kepada masyarakat 
untuk mengedepankan rasa empa¬ 
ti dan tidak melakukan perbuatan 
yang dapat merugikan orang lain. 

“Pasti akan banyak hoax terkait vi¬ 
rus corona. Oleh karena itu, harus 
mengedepankan rasa empati, jangan 
malah memanfaatkan dengan tinda¬ 
kan tidak terpuji. Masyarakat dimo¬ 
hon tenang, jaga kesehatan dan per¬ 
cayakan penanganan virus ini pada 
pemerintah,” tutur Perwira Tinggi 
tersebut. 

Di samping memberantas hoax, 
Kadiv Humas Polri menuturkan 
bahwa tenaga medis Polri juga tel¬ 
ah disiagakan untuk membantu Ke- 
menterian Kesehatan (Kemenkes) 
untuk mengatasi virus corona.“Kami 
siap dan sudah bergabung dengan 
Dinkes,” ujar Jenderal Bintang Dua 
tersebut. 

Untuk diketahui , dua orang WNI 
dinyatakan positif corona. Kedua 
WNI itu tengah menjalani per¬ 
awatan di ruang isolasi Rumah Sakit 
Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. 
Sulianti Saroso. Dua orang tersebut 
diketahui positif terkena virus coro¬ 
na setelah dilakukan pelacakan terh¬ 
adap pergerakan warga Jepang yang 
juga positif corona. (M13) 

Perempuan Pencari Suaka 
Inggris Jatuh Miskin 

Laporan dari LSM “Women for 
Refugee Women” mengatakan per¬ 
empuan yang mencari suaka men¬ 
jadi jatuh miskin di Inggris, karena 
tiga per empat klaim suaka mereka 
ditolak. 

LSM itu mengkaji bagaimana per¬ 
empuan yang mencari suaka ber¬ 
tahan hidup di Inggris setelah jatuh 
miskin.Laporan itu mengatakan 
mereka menderita kelaparan, men¬ 
jadi tunawisma dan sebagian bah¬ 
kan mengidap masalah kesehatan 
mental.Sepertiga dari perempuan 
yang disurvei mengatakan mereka 
diperkosa atau dilecehkan secara 
seksual di negara asal mereka, dan 
sebagian besar mengalami hal yang 
sama ketika mereka jatuh miskin di 
Inggris. 

Priscilla Dudhia yang mengepalai 
kajian LSM “Women for Refugee 
Women” itu mengatakan perempuan 
yang jatuh miskin mengalami pen¬ 
deritaan yang berbeda dari laki-laki. 

“Misalnya, prevalensi kekerasan 
seksual terhadap mereka yang terjeb¬ 
ak dalam hubungan yang dipenuhi 
kekerasan, perjuangan yang harus 
dilalui perempuan untuk mengakses 
produk-produk kebersihan seperti 
pembalut dan tampon,” kata Priscilla 
Dudhia. 

“Adanya perasaan diantara para 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


perempuan dalam jaringan kami, 
kemiskinan yang melilit para migran 
dan pengalaman spesifik para pen¬ 
gungsi perempuan umumnya tidak 
dipahami dengan baik,” lanjutnya. 

Christina, bukan nama sebenarnya, 
adalah satu diantara 16 persen per¬ 
empuan yang menurut laporan LSM 
itu kerap dianiaya karena orientasi 
seks mereka. Christina yang berasal 
dari Kamerun, sebuah negara yang 
memberlakukan undang-undang 
yang menentang homoseksualitas, 
menghadapi pelecehan dan pengu¬ 
cilan keluarga dan masyarakat ketika 
orang-orang mengetahui bahwa ia 
seorang lesbian. 

Ia datang ke Inggris sebagai ma¬ 
hasiswi dan ingin mendapatkan 
rasa aman. Setelah menyelesaikan 
pendidikan strata dua dalam 
bidang bisnis, ia mengajukan sua¬ 
ka politik dengan alasan mengh¬ 
adapi kekerasan karena orientasi 
seksnya di tanah airnya.Tetapi 
hingga sepuluh bulan, belum ada 
kemajuan dalam permohonan sua¬ 
ka yang diajukannya.Ketidak-pas- 
tian dengan statusnya membuat 
dirinya merasa rentan. 

“Saya memiliki gelar sarjana.Saya 
juga memiliki gelar master.Tetapi 
saya tidak dapat melakukan apapun 
dengan gelar yang saya miliki. Ini 
semua membuat saya sangat stress 
dan akhirnya hanya menghabiskan 
waktu. Sepanjang hari saya tidak 
melakukan apapun.Tidak ada yang 
bisa saya lakukan. Saya tidak beker¬ 
ja sehingga keuangan saya sangat 
terbatas. Jadi saya tidak dapat pergi 
kemana pun.Secara fisik saya merasa 
lebih aman, tetapi secara mental saya 
merasa tidak aman,” kata Christina. 

Christina beberapa kali menjadi 
tunawisma dan berjuang untuk ber¬ 
tahan hidup hanya dengan tunjan¬ 
gan kesejahteraan bernilai 47 dolar 
yang didapatkannya dari pemerintah 
setiap minggu. 

Christina tinggal di perumahan di 
luar kota London dan bergantung 
pada badan-badan amal yang mem¬ 
berikan uang transportasi untuk 
mengikuti pertemuan di ibukota, di 
mana ia dapat berkomunikasi den¬ 
gan perempuan-perempuan pencari 
suaka lainnya.Kesepian kerap men¬ 
jadi hal yang dialami responden pe¬ 
nelitian ini. 

Heike Langbein bekerja dengan 
berbagai badan amal untuk memberi 
nasehat pada perempuan yang men¬ 
cari suaka, termasuk mereka yang 
permohonannya telah ditolak dan 
tidak punya tempat untuk kembali. 

Langbein mengatakan salah 
satu tantangan utamanya adalah 
mengembalikan perempuan-perem¬ 
puan miskin ini ke dalam sistem se¬ 
hingga bisa mendapat akses dukun¬ 
gan. 

“Ada kekurangan bantuan hukum 
yang berkualitas baik.Banyak kuasa 
hukum yang kewalahan dan tidak 
benar-benar mewakili klaim-klaim 
baru,” kata Langbein. 

“Ketika perempuan jatuh miskin 
dan berjuang memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari, ketika mereka ti¬ 
dak sehat dan bahkan memiliki ma¬ 
salah kesehatan mental atau kondisi 
fisik lainnya; sangat sulit bagi mereka 
untuk memusatkan perhatian guna 
mengumpulkan bukti-bukti dan 


mengajukan klaim baru,” lanjutnya. 

Penelitian ini dilakukan di em¬ 
pat kota di Inggris dan dua kota di 
Wales. Seratus enam perempuan 
dari 29 negara telah diwawancarai, 
di mana seperempat dari jumlah itu 
berasal dari Republik Demokratik 
Kongo DRC. Belum ada angka statis¬ 
tik yang tersedia tentang jumlah ke¬ 
seluruhan pencari suaka yang dililit 
kemiskinan di Inggris itu.(VOA) 

Polusi di China 
Turun Akibat Corona 

Gambar satelit NASA menunjuk¬ 
kan polusi turun drastis di China. 
Penurunan ini sebagian terkait den¬ 
gan perlambatan ekonomi akibat 
wabah virus korona, jelas Badan An¬ 
tariksa tersebut. Pengurangan polusi 
Nitrogen Dioksida (N02) pertama 
kali terlihat di dekat Wuhan, yang 
merupakan pusat penyebaran vi¬ 
rus, tetapi akhirnya menyebar ke 
seluruhChina, menurut para ilmu¬ 
wan NASA yang memeriksa data 
yang dikumpulkan oleh satelit mere¬ 
ka dan Badan Antariksa Eropa. 

Peta yang membandingkan konsen¬ 
trasi N02 menunjukkan penurunan 
tajam antara 1-20 Januari, sebelum 
kota Wuhan dan kota-kota lain di¬ 
karantina, dan pada 10-25 Februari. 

“Ada bukti bahwa perubahan terse¬ 
but setidaknya sebagian terkait den¬ 
gan perlambatan ekonomi setelah 
penyebaranvirus korona,” papar 
Badan Observasi NASA. 

Pemerintah China telah mengam¬ 
bil langkah-langkah penting untuk 
mengendalikan virus, membatasi 
pergerakan orang, menutup semen¬ 
tara pabrik di seluruh negeri dan 
mengkarantina provinsi Hubei, ka¬ 
wasan industri utama tempat epi¬ 
demi pertama kali muncul. 



N02 adalahdihasilkan daripemba- 
karan bahan bakar fosilpadakend- 
araan dan pembangkit listrik dan 
dapat menyebabkan masalah perna¬ 
pasan, seperti asma. 

“Ini kali pertama saya melihat 
penurunan dramatis di area seluas 
itu untuk kasus tertentu,” papar Fei 
Liu, seorang peneliti kualitas udara 
di Pusat Penerbangan Antariksa- 
Goddard SpaceNASA. 

Krisis keuangan global 2008 
menunjukkan penurunan N02 di 
beberapa negara tetapi itu adalah 
penurunan bertahap, paparnya 

Penurunan polusi tahun iniberte- 
patandenganTahun Baru Imlek, ke¬ 
tika pabrik dan bisnis tutup, tetapi 
para penelitiyakinpenurunannya- 
jauh lebih besardari dampaklibura- 
nlmlek. 

Konsentrasi N02 diChinatimur 
dan tengah 10-30 persen lebih 
rendah daripada yang biasanya dia¬ 


mati selama periode waktu tersebut, 
dan belum ada kenaikan setelah li¬ 
buran. 

Lui menjelaskan bahwa tahun 
ini tingkat pengurangan lebih sig¬ 
nifikan daripada tahun-tahun sebel¬ 
umnya dan telah berlangsung lebih 
lama. “Saya tidak terkejut karena 
banyak kota di seluruh negeri telah 
mengambil langkah-langkah untuk 
meminimalkan penyebaran virus,” 
ujarnya. 

Sebuah penelitian terpisah pada 
bulan Februari menemukan bahwa 
emisi karbon Cina telah turun sedik¬ 
itnya 100 juta metrik ton dalam dua 
minggu sebelumnya - hampir enam 
persen dari emisi global selama peri¬ 
ode yang sama tahun lalu. 

Menurut sebuah peniltian oleh 
Pusat Penelitian Energi dan Udara 
Bersih di Finlandia, penyebaran vi¬ 
rus korona yang cepat menyebabkan 
penurunan permintaan untuk ba¬ 
tubara dan minyak, yang mengaki¬ 
batkan penurunan emisi. (VOA) 

Seniman Pakistan 
Dorong Toleransi via Seni 

Seorang pria menggunakan seni 
untuk mengubah citra Pakistan yang 
kerap dikritik akibat kurangnya ke¬ 
bebasan beragama dan toleransi. 
Dalam prosesnya, pria tersebut juga 
memberdayakan kehidupan anak- 
anak yang kurang beruntung. 

“Ini gang tempat saya dulu beker¬ 
ja. Di sinilah saya membuat lukisan 
Morgan Freeman yang viral di inter¬ 
net. Saat itulah saya menerima tele¬ 
pon,” ujar seorang siswa seni, Jawad 
Baloch. 

Panggilan telepon itu mengu¬ 
bah hidup Jawad Baloch, seorang 
pemuda Pakistan yang jago melukis. 
Orang yang menghubunginya ada¬ 
lah seorang seniman ternama, Sha- 
hid Rassam. 

Seniman itu tidak hanya men¬ 
awarinya pendidikan di sekolah 
seninya, tapi juga pekerjaan magang 
berbayar untuk membantu pere¬ 
konomian keluarganya. 

Rassam, Kepala Sekolah Arts 
Council Institute of Arts and Crafts 
atau Institut Dewan Kesenian dan 
Keterampilan di Karachi, Pakistan, 
memiliki misi untuk menyediakan 
pendidikan seni kepada anak-anak 
muda berbakat yang tidak mampu. 

“Sembilan puluh Sembilan persen 
mahasiswa seni di sini merupakan 
penerima beasiswa, karena sebagian 
besar bahkan tidak mampu membeli 
sebatang pensil. Tidak hanya menyo¬ 
kong biaya kuliah, kami juga menye¬ 
diakan bahan dan perlengkapan seni 
gratis bagi mereka, seperti komputer 
berkualitas tinggi untuk (jurusan) 
desain grafis,” kata Shahid Rassam. 

Rassam menghidupkan kembali se¬ 
kolah seni yang dibangun 51 tahun 
lalu itu setelah ia ambil alih pada 
tahun 2017. Dengan bantuan dana 
dari pihak swasta dan perusahaan, 
jumlah mahasiswa di sekolah itu pun 
melonjak dari 27 menjadi 200 orang. 

Bagi Rassam, pendidikan seni bagi 
semua lapisan masyarakat bukan 
hanya soal membantu anak-anak 
kurang mampu. Namun juga men¬ 
gubah perilaku dan mengkampa- 
nyekan toleransi di negaranya yang 
kerap menerima kritikan karena 
rendahnya tingkat kebebasan berag- 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com 


@lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












ANTAR BANGSA 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


11 


ama dan hak asasi manusia. 

Selama bertahun-tahun, aksi ke¬ 
kerasan sektarian telah menewaskan 
ratusan orang di Pakistan. 

Berbagai tuduhan penistaan agama 
Islam juga telah menyebabkan ban¬ 
yak pembunuhan, terkadang dalam 
bentuk pengeroyokan. 

Kelompok agama minoritas ser¬ 
ingkah mengeluhkan berbagai 
gangguan yang mereka terima. 

Melalui upayanya, Rassam men¬ 
coba membalikkan keadaan. Ia per¬ 
caya seni dapat membuka pikiran 
manusia sehingga mampu meneri¬ 
ma perbedaan. 

Harapannya bukan saja melahir¬ 
kan seniman-seniman berkualitas, 
tetapi juga mulai memerangi apa 
yang mereka sebut sebagai pola 
pikir ekstremis yang sudah menda¬ 
rah daging selama puluhan tahun di 
tengah masyarakat. (VOA) 

Kisah Pendeta Kulit 
Hitam Lawan KKK 

Seorang pendeta sekaligus pengk¬ 
hotbah kulit hitam berhasil merebut 
hati seorang anggota kelompok su¬ 
premasi kulit putih Ku Klux Klan di 
sebuah kota kecil di kawasan pedes¬ 
aan di South Carolina. Sang pende¬ 
ta kemudian mendapat izin untuk 
mengelola bangunan yang pada mu¬ 
lanya merupakan toko khusus un¬ 
tuk kalangan rasis serta museum Ku 
Klux Klan. Perjuangan sang pendeta 
melawan rasisme ini sampai-sampai 
diangkat ke layar lebar. 

Beberapa tahun silam, di Laurens, 
sebuah kota kecil di kawasan pedes¬ 
aan di dataran rendah negara bagian 
South Carolina, berdirilah The Red- 
neck Shop, sebuah toko dari dan un¬ 
tuk kalangan rasis. 

Selain itu, di sana juga terdapat mu¬ 
seum Ku Klux Klan yang berlokasi 
di sebuah bioskop tua. Di tempat 
tersebut, orang-orang dari kelom¬ 
pok neo-Nazi yang mendukung su¬ 
premasi kulit putih memberi salam 
hormat ‘heil Hitler’ serta memajang 
lambang-lambang swastika dan 
bendera kaum pemberontak pada 
masa perang saudara di Amerika. 

Tetapi gedung tersebut, yang per¬ 
nah menjadi milik kelompok Klan, 
kini menjadi milik seorang pengk¬ 
hotbah kulit hitam dan penentang 
keras rasisme, yang berencana men¬ 
gubahnya menjadi bangunan tem¬ 
pat rekonsiliasi. 

Bagaimana Pendeta David Ken- 
nedy mengambil alih kepemilikan 
bangunan bioskop tua Echo Theater 
dari seorang anggota Ku Klux Klan 
yang pernah berencana membunuh 
Kennedy, kini menjadi subjek film. 
Film tersebut nantinya diharapkan 
dapat menjadi sumber penggalan¬ 
gan dana bagi pengubahan fungsi 
bangunan tersebut. 

Ku Klux Klan (KKK) datang ke 
kota kecil ini dan membangun 
satu-satunya museum KKK di dunia 
yang juga dikenal sebagai Redneck 
Shop, jelas Kennedy. 

Satu dekade silam, toko milik pen¬ 
dukung supremasi kulit putih The 
Redneck Shop menjadi tempat di 
mana satu dari sedikit saja kaos tan¬ 
pa penghinaan rasial yang dijual di 
sana berbunyi, “If I had known this 
was going to happen, Id picked my 
own cotton.” Terjemahannya kurang 


lebih, “Kalau saja saya tahu ini akan 
terjadi, saya akan memetik sendi¬ 
ri kapasnya.” Asal Anda tahu saja, 
kalimat ini mengacu pada ladang- 
ladang kapas yang biasanya diurus 
dan dirawat oleh para budak. 

Toko Redneck itu menjual semua 
barang kebutuhan KKK, termasuk 
jubah khas mereka, jelas Kennedy. 

Sementara itu, Museum Ku Klux 
Klan yang terkenal di dunia se¬ 
bagai tempat pertemuan para ra¬ 
sis, terletak di bagian belakang 
bioskop tua itu. 

Kennedy menjelaskan suasana per¬ 
musuhan terhadap warga kulit hi¬ 
tam masih dapat terasakan jika kita 
memasuki museum tersebut. 

Ku Klux Klan, atau KKK, menyer¬ 
ahkan title (tanda kepemilikan) ba¬ 
ngunan tersebut atas nama seorang 
anggota terpercayanya, Michael 
Burden. Burden mengatakan, se¬ 
jumlah anggota lain KKK pernah 
mengusulkan agar ia membunuh 
Kennedy, pendeta dari New Begin- 
ning Missionary Baptist Church. 
Burden mengaku ia pernah mem¬ 
pertimbangkan untuk mewujudkan 
usul tersebut. 

Kennedy sendiri tidak tahu hal 
tersebut sewaktu ia bertemu Mi¬ 
chael Burden yang ketika itu dalam 
keadaan lapar, miskin, dan penuh 
kebencian. Kennedy membawa Bur¬ 
den ke sebuah restoran prasmanan 
agar makan sekenyang-kenyangnya. 
Setelah itu, Kennedy membawanya 
ke sebuah hotel agar Burden sekel¬ 
uarga tidak perlu hidup menggelan¬ 
dang dan tidur di jalan. 

Pendeta David Kennedy menegas¬ 
kan bahwa rasisme dan kebencian, 
keduanya sama-sama menghancur¬ 
kan dan tak memiliki masa depan. 
Tetapi kasih, pengampunan dan 
kemurahan hati selalu memiliki 
tempat untuk masa depan. 

Kekasih Burden ketika itu terus 
mendesaknya agar ia meninggalkan 
KKK. Pada tahun 1997, Burden be¬ 
nar-benar meninggalkan kelompok 
rasis tersebut. Ia juga menyerahkan 
hak kepemilikan gedung bioskop 
tua itu kepada Kennedy dengan 
imbalan AS$10 saja. Namun ada 
syaratnya. 

Berdasarkan kesepakatan, John 
Howard, sang pemilik The Redneck 
Shop, akan diizinkan tetap berbisnis 
di tempat itu seumur hidupnya. 

Howard menelantarkan toko itu 
bertahun-tahun silam, mengab¬ 
aikan perawatan maupun perbaikan 
saluran-saluran dan pipa-pipa yang 
lepas dari dinding. 

Pada tahun 2017, Howard mening¬ 
gal dunia dan membuat Kennedy 
memiliki kontrol sepenuhnya atas 
bangunan tersebut. 

Kennedy memperkirakan biaya 
perbaikan sedikitnya mencapai 
AS$500 ribu dolar. Upaya perbaikan 
harus dilakukan secara hati-hati 
mengingat usia bangunan tersebut 
serta lokasinya yang bersejarah. 

Ini tampaknya mustahil bagi pen¬ 
deta yang jemaat gerejanya sedikit 
saja. Kennedy dan jemaatnya bi¬ 
asanya berkumpul di bekas toko 
senjata api yang diubah menjadi 
gereja, beberapa mil di sebelah barat 
Laurens. 

Tetapi sebuah film mengenai kisah 
perjuangan Kennedy melawan KKK 


mungkin menghadirkan penutup 
yang membahagiakan, seperti pada 
kisah-kisah Hollywood. 

Persahabatan yang tampaknya ti¬ 
dak mungkin terjalin antara Ken¬ 
nedy dan Burden diangkat menjadi 
film berjudul Burden, yang dirilis di 
Amerika pada 28 Februari ini. 

101 Studios, yang memproduksi 
Burden, menjanjikan kepada Ken¬ 
nedy bahwa mereka akan memban¬ 
tu upaya perbaikan dan membuka 
kembali gedung bioskop di sana un¬ 
tuk menjadikannya sebagai sebuah 
museum mengenai rekonsiliasi dan 
keberagaman, serta apa yang dise¬ 
but Kennedy sebagai “sebuah ban¬ 
gunan cinta.” (VOA) 

Tangkap Bison Demi 
Kurangi Populasi Hewan 

Taman Nasional Yellowstone mulai 
menangkapi bison yang ke luar dari 
taman nasional itu dan akan men¬ 
empatkan binatang itu dalam kan¬ 
dang untuk kemungkinan dijagai 
sebagai bagian dari program pengu¬ 
rangan populasi, kata para pejabat, 
hari Senin (2/3). 

Operasi tahunan itu dimulai hari 
Minggu dan pada hari Senin ten¬ 
gah hari enam bison telah ditangkap 
ketika sedang memasuki Cekungan 
Gardiner di perbatasan Yellow- 
stone-Montana, kata juru bicara ta¬ 
man Linda Veress. 



Para pejabat negara bagian dan 
federal ingin mengurangi kawanan 
bison di Yellowstone hingga seban¬ 
yak 900 ekor pada musim dingin ini 
berdasarkan perjanjian untuk me¬ 
lindungi industri ternak di Montana 
dari penyakit brucellosis, yang men¬ 
jangkiti banyak bison. 

Taman ini memiliki sekitar 4.900 
ekor bison. Ketika populasi itu 
berkembang, maka lebih banyak 
hewan itu ikut serta dalam migra¬ 
si musim dingin, di mana bison 
melakukan perjalanan ke dataran 
rendah di Montana untuk men¬ 
cari makan. 

Pengurangan populasi dilaku¬ 
kan dengan mengizinkan bison 
diburu, dijagai dan hingga 110 
ekor ditempatkan di karantina un¬ 
tuk kemudian direlokasi. (VOA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

twitter.com/lelemukuconn 
issuu.com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook.com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
instagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 

gfeiUellcgmmtdkm 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















LELEMUKU.NET 


n jfcLelemuku 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Yoan Teken Promosikan Lelemuku di Pnteri Indonesia 


JAKARTA - Puteri Indonesia 
Maluku 2020, dr. Yoan Clara Teken 
mempromosikan bunga endemic 
asli dari Maluku, Lelemuku atau 
Anggrek Larat di Pemilihan Puteri 
Indonesia (PP) 2020. 

Yoan memilih tema Lelemuku 
sebagai konsep busana mewakili 
daerah pada ajang tersebut. Dokter 
muda lulusan Rusia itu menyebut¬ 
kan bahwa Lelemuku adalah bunga 
yang mekar dalam kesulitan dan 
merupakan yang paling langka dan 
indah dari semua. Menurutnya 
Lelemuku hanya mekar di bawah 
kondisi tertentu, telah menjadikan¬ 
nya salah satu spesies anggrek pal¬ 
ing langka di Indonesia. 

“Anggrek berwarna ungu yang 
lembut dan anggun adalah simbol 
keindahan, martabat, kekuatan dan 
rasa hormat, karakter yang harus 
dimiliki setiap ratu,” tulis dia dalam 
bahasa inggris saat dikutip Lele¬ 
muku. com pada Minggu (1/3). 

Lelemuku adalah Bahasa Fordata 
untuk Bunga Anggrek Larat den¬ 
gan nama ilmiah Dendrobium pha- 
laenopsis merupakan tanaman en¬ 
demik di Kepulauan Tanimbar, dan 
dijadikan sebagai flora khas Maluku. 



Lelemuku yang bahasa Inggrisnya 
disebut Cooktown Orchid mer¬ 
upakan anggrek jenis epifit yang 
mempunyai batang berbentuk gada 
dengan pangkal berukuran kecil, 
bagian tengah membesar dan ujun¬ 
gnya mengecil kembali. Daunnya 
memiliki daging daun yang tebal 
dengan panjang kira-kira 12 cm 
dan lebar kira-kira 2 cm. 

Tekstur daun Lelemuku kaku den¬ 
gan warna mulai dari hijau muda 
hingga hijau tua serta mengkilat 
dibagian permukaan daun. Daun 
tersusun melekat pada batang, sal¬ 
ing melekan dengan daun lain. 

Semakin sehat daun Lelemuku, 
maka bunganya yang berwarna 
merah muda cerah itu juga akan 
mekar dengan baik dengan semer¬ 
bak bau harumnya yang khas. 

Jumlah Lelemuku semakin lama 
terus berkurang akibat perusakan 
yang terjadi di habitat aslinya yang 
tumbuh alami di pohon-pohon be¬ 
sar atau celah tebing kapur. Karena 
ancaman tersebut, Lelemuku men¬ 
jadi satu dari 12 spesies anggrek 
kategori langka dan dilindungi di 
Indonesia berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 7 Tahun 1999. (L02) 



Glenn Fredly Umumkan Kelahiran Putri Cantiknya 


JAKARTA - Penyanyi bersuara 
merdu asal Maluku, Glenn Fredly 
baru saja mengumumkan kelahi¬ 
ran puteri cantiknya, Gewa Atlana 
Syamayim Latuihamallo pada Ju¬ 
mat, 28 Februari 2020. 

Melalui postingannya di Media 
Sosial, ia mengibaratkan Gewa 
sebagai cinta dan sukacita dari Tu¬ 
han Penguasa Semesta Alam yang 
hadir tepat pada waktunya. 

“Cinta dan sukacita kami datang 
dari Tuhan Penguasa Semesta 
Alam dalam Kasih sayangNYA 
yang selalu mengalir dan semua 
terjadi indah tepat pada waktuN- 


YA,” tulis dia saat dikutip Lele- 
muku.com. 

Setelah itu, Glenn pun mengu¬ 
capkan terima kasih atas kebaikan 
semua sahabatnya dalam doa dan 
dukungan serta ucapan kebaha¬ 
giaan yang tak terhingga dari dir¬ 
inya dan Istri, Mutia Ayu bersama 
keluarga besar. 

“Terimakasih atas Doa dan ke¬ 
baikan semua sahabat atas kelahi¬ 
ran putri kami, Gewa Atlana Sya¬ 
mayim Latuihamallo Lets rock the 
world together, Gewa ! ... 28 Feb 
2020,” tambahnya dengan imo- 
tikon hati berwarna merah. (L02) 


Terkesan Mengunjungi Pulau Rinca 


JAKARTA - Puteri Indonesia 
Maluku 2020, Doktet muda dr. 
Yoan Clara Teken membagikan 
cerita perjalanannya bersama 
Yayasan Puteri Indonesia (YPI) 
mengunjungi Pulau Rinca di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT). 

Menurutnya alam dan peman¬ 
dangan pulau itu sangat indah 
dan masih asri. Ekosistemnya 
pun masih sangat alami, terjaga 
dan indah. “Hewan-hewannya 
hidup dengan bebas dan liar. But 
don’t worry, karena kalian akan 
di temani pemandu wisata atau 
expertnya,” tulis dia saat dikutip 
Lelemuku.com pada Selasa (25/2). 

Clara mengatakan Pulau Rin¬ 
ca adalah pulau terbesar kedua 
dari tiga pulau yang merupakan 
Taman Nasional Komodo dan 
dikelolah langsung oleh pemerin¬ 
tah pusat yang dari LabuanbBajo, 
Flores Barat membutuhkan waktu 
45 menit dengan transportasi laut. 

Ia menambahkan sebelum dapat 
menikmati pemandangan dengan 
anugerah terindah seperti di foto, 
dirinya bersama teman-teman fi¬ 
nalis Puteri Indonesia pada group 



3 Puteri Indonesia harus mendaki 
untuk bisa menikmati keajaiban 
ciptaan Tuhan tersebut dan ber¬ 
jumpa dengan hewan asli daerah 
tersebut, komodo. 

“Panas terik, keringat yang ber¬ 
cucuran bukan halangan bagi 
kami semua untuk mengeksplor 
keindahan pulau ini. Selain itu, 
ada komodo! finally ya... diri ini 
bisa langsung melihat komodo 
dari daerah asalnya. Fakta ten¬ 
tang komodo: pemalas males kali 
dia gerak. Telurnya banyak, tapi 
at the end yang akan bertahan 
hingga dewasa, dari 30an telur 
cuman 3-5 ekor.,” tambahn (L02) 


JAWABAN #029 


3 

1 

9 

1 

9 

9 

5 

5 

5 

9 

9 

4 

1 

3 

3 

9 

9 

9 

9 

5 

5 

1 

9 

9 

4 

4 

6 

6 

1 

9 

9 

1 

3 

3 

9 

9 

1 

4 

1 

6 

6 

6 

1 

5 

5 

3 

1 

9 

9 

9 

1 

5 

1 

6 

1 

5 

5 

4 

4 

4 

7 

7 

7 

5 

5 

7 

1 

8 

8 

5 

9 

4 

1 

4 

7 

7 

5 

5 

7 

7 

1 

8 

8 

9 

9 

4 

4 

4 

7 

1 

3 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

2 

7 

2 

3 

1 

7 

1 

8 

8 

1 

9 

9 

1 

2 

1 

2 

3 


3 

8 

7 

9 

2 

5 

1 

4 

6 

9 

1 

4 

7 

6 

8 

5 

3 

2 

2 

5 

6 

1 

4 

3 

8 

7 

9 

5 

7 

8 

2 

1 

9 

4 

6 

3 

4 

3 

9 

5 

8 

6 

2 

1 

7 

6 

2 

1 

4 

3 

7 

9 

5 

8 

1 

9 

2 

3 

7 

4 

6 

8 

5 

7 

6 

5 

8 

9 

1 

3 

2 

4 

8 

4 

3 

6 

5 

2 

7 

9 

1 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















































WORLD NEWS 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 




Lack of Snow m Japan Changes Olympic Cooling Plans 


TOKYO - Japan has been collect- 
ing snow this winter to be used to 
help cool areas during this years 
Summer Olympics in Tokyo. But 
lower-than-usual snowfall this year 
has forced ofiicials to rethink the 
efFort. 

Some of the work has taken place in 
the mountain city of Minami-Uonu- 
ma, in Niigata prefecture north of 
Tokyo. Workers have been trying to 
collect and store snow to bring by 
train to areas where Olympic soccer 
and basketball events will be held. 

The snow is supposed to be used to 
cool buildings. Organizers also plan 
to give out the snow to Olympic vis- 
itors as they arrive for events. Sum¬ 
mer temperatures around Tokyo of- 
ten rise to at least 40 degrees Celsius. 
Organizers are also planning to use- 
mistingmachines and water stations 


to keep Olympic attendees cool. 

The use of snow to cool structures 
is not knew in Japan and some other 
countries. In Norway, for example, 
the country’s airport in Oslo uses 
snow collected and stored during 
the winter to cool buildings in the 
summer. Usually, the mountains in 
Niigata receive some of the heaviest 
snow levels in Japan. But this year, 
snow amounts dropped sharply. 
They could end up being the lowest 
since recordkeeping began in 1981. 
The information on snow levels 
came from Japans Meteorological 
Agency. 

Mutsumi Seki is helping lead 
snow collection efforts at the Mi- 
nami-Uonuma project. Seki told 
Reuters, “We had to change the 
snow-gatheringsitefrom last year to 
an area where we can expect more 


snow.” 

So far, the city has only collected 
1,400 cubic meters of snow. That is 
lower than the 2,000 cubic meters 
it collected last year, when it tested 
the workability of the plan. 

Snow depths in areas along the Sea 
of Japan fell by as much as 15 per- 
cent adecadein the years between 
1962 and 2016. Those numbers 
come from a 2018 study by Japans 
Ministry of Environment. 

Michael Mann is a professor 
at Pennsylvania State Universi- 
ty. He told Reuters that the cli- 
mate changes in Japan are M part 
of a much largerpatternof un- 
usual warmth around the entire 
Northern Hemisphere this win¬ 
ter.” Mann added that he believes 
this pattern “is connected to hu- 
man-caused planetary warming. 


Masami Yashima runs aresortin 
the city of Nagano, which is next 
to Niigata. He also said he believes 
thatglobal warmingis causing the 
drop in snowfall. “Theres very little 
snow. About a third of what we get 
here every year,” he said. “Its very 
painful.” 

Ofiicials in Japans northern city of 
Sapporo are hoping to bring the 2030 
Winter Olympics to that city. Sappo- 
rohostedthe Winter Olympics back 
in 1972. This past December and 
January, very little snow fell in the 
area. Then, in early February, it final- 
ly arrived. A winter storm dropped 
about 34 centimeters of snow during 
a period of just six hours. 

Local ofiicials welcomed the snow. 
But they continue to watch the weath - 
er very closely, as they prepare for 
a possible Olympic award.”(VOA) 


Coronavirus May Affect All Countries, WHO Says 


GENEVA - The World Health Or- 
ganization (WHO) says the new 
coronavirus could spread worldwide. 
“The outbreak is getting bigger,” 
WHO spokesman Christian Lind- 
meier told reporters on Friday in 
Switzerland. 

Coronavirus cases have been con- 
firmed in almost 60 countries. At 
least seven countries reported their 
first cases in the past 24 hours. Those 
countries are Azerbaijan, Belarus, 
Lithuania, Mexico, the Netherlands, 
New Zealand and Nigeria. 

The new coronavirus has infected 
more than 83,000 people around the 
world. Mainland China, where the 
virus was discovered, has the larg- 
est number of infections. On Friday, 
China reported 327 new cases, its 
lowest number since January 23. The 
country now has more than 78,800 
cases and almost 2,800 deaths from 
the disease, called COVID-19. 

About three-fourths of all new in¬ 
fections are being reported in coun¬ 
tries other than China. Most of the 
new cases are in South Korea, Japan, 
Italy and Iran. 

Mike Ryan ishead of the WHOs 
emergency program. He said Irans 
outbreak may be worse than what is 
known. Iran has reported the most 
deaths outside of China - 34 from 388 
reported cases. 

The continuing health crisis also be- 
came an economic crisis. The Reuters 
news agency reports that the worlds 


financial markets lost $5 trillion this 
week. It is the worst week for stock 
shares since the 2008 financial crisis. 

On Friday, Switzerland joined other 
countries in banning major public 
events to try to limit the spread of 
the virus. Swiss ofiicials cancelled the 
2020 Geneva Motor Show, one of the 
automobile industrys most import- 
ant gatherings. 

On Thursday, Saudi Arabia an- 
nounced a temporary ban on for- 
eigners from entering the country 
to visit Islam’s holiest places. Sauai 
officials said the move is meant to 
slow the spread of the virus. The 
decision has affected thousands of 
Muslims already traveling to the 
country. It also could have an ef- 
fect on millions more with plans 
during the holy month of Rama- 
dan and the haj j. 

Simone Venturini is an ofhcial in the 
Italian city of Venice, where tourism 
has already been hurt by last years 
flooding. With more cases of the vi¬ 
rus reported in Italy, Venturini said, 
“the aamage that worries us even 
more is the damage to the economy’’ 

Kanya Yontararak owns a womens 
clothing store in Bangkok, Thai¬ 
land. Sales at her store have dropped 
sharply. She is not making not 
enougn to pay herrent. After years 
of dealing with flooding and the 
countrys political crises, Yontararak 
said, “Coronavirus is the worst sit- 
uation [she has] ever seen.” (VOA) 


GARFIELD - Paws.inc 


‘Human Computer 5 for NASA Space Flights Dies at 101 


WASHINGTON - The United 
States space agency recently marked 
the loss of a very important per¬ 
son to Americas early space efforts. 
NASA mathematician Katherine 
Johnson died earlier this month at 
the age of 101. She was an African 
American woman who is credited 
with breaking race barriers by work- 
ing in NASAs early space program. 

“Our NASA family is sad to learn 
the news that Katherine Johnson 
passed away this morning at 101 
years old,” NASA Administrator 
Jim Bridenstine wrote on Twitter. 
“She was an American hero and her 
pioneering legacy will never b e for- 
gotten,” he addea. 

Johnson received the Presidential 
Medal of Freedom from former 
President Barack Obama in 2015. 
At the time, then-NASA Adminis¬ 
trator Charles Bolden praised John¬ 
son. He said, “She s one of the great- 
est minds ever to grace our agency 
or our country.” 

A 2016 book called Hidden Fig- 
ures was based on her life and ex- 
periences. It was turned into a Hol¬ 
lywood movie the same year. The 
nlm received three Academy Award 
nominations from the film indus- 
try. Johnson attended the Academy 
Awards ceremony the following 
year with actors from the film. 

Johnson and her colleagues were 
known as human “computers” during 
the early years of NASAs efforts to 


start the space program. They used 
pencils, slide rules and mechanical 
calculating machines tocalculate the 
paths of rockets and orbiters in the 
atmosphere and in space. Johnson 
worked on the first mission to put an 
American in space in 1961. She also 
confirmed the Computer calculations 
made by IBM computers for orbits of 
the Earth in 1962. 

Johnson told The Virginian-Pi- 
lot newspaper in 2012, “Our ofhce 
computed all the [rocket] trajecto- 
ries. But Johnson and her African 
American coworkers were little 
known by the public until the ap- 
pearance of the book and movie. 
One reason is because NASA seg- 
regated the group at the Langley 
Research Center in Hampton, Vir¬ 
ginia. In other words, government 
officials kept the women separate 
because of the color of their skin. 

Although she worked in a group sep- 
arated from white workers, Johnson 
said that she was too busy to be con- 
cerned with racism. Margot Lee Shet- 
terly wrote in her book Hidden Fig- 
ures that Johnson “didrit close her eyes 
to the racism that existed.” She instead 
“willed it out of existence inasmuch as 
her daily life was concerned.” 

Johnson grew up in West Virginia 
at a time when education for African 
Americans was limited. Her mother 
and father moved 120 miles to live 
in a town that had a high school for 
African American children. (VOA) 



I'M ACTOALLV IN A 
PRETTV GOOP MOOP 





www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































OPINI 


14 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



dengan mudah dorang bisa terima. 

Katongcuma prihatin saja kalo liat gaya pemba¬ 
ngunan kabupaten seperti ini, sebab hal ini yang 
banyak orang dari luar suka tentang orang Tanim- 
bar, yang semakin tertutup semakin tertinggal 
dan terabaikan. 

Jangan sampe hal-hal yang selama ini diabaikan 
sama katong karena dianggap sampah, malah 
dinilai emas sama orang-orang yang sudah seko¬ 
lah tinggi dan bijaksana. 

Katong harus sadar kalo banyak orang yang in¬ 
gin manfaatkan situasi ini untuk kepentingan prib¬ 
adi, ada yang pung jabatan par jelaskan hal baik 
ke masayrakat, tapi malah bikin bodoh dan par- 
lente par dapat wang banyak. Ada lai yang pung 
tugas pantau agar keadilan dan kedamaian di 
kabupaten ini terjaga, tapi malah bikin kaco, lalu 
ancam orang yang seng tau apa-apa deng dong 
pung rencana-rencana tarbae tu. 

Carita begitu, la beta ada dapa kisah dari anak- 
anak yang karja par kasih bersih pantai di satu 
desa di tanimbar ini. Biar pante itu jarang ada 
yang pigi tapi anak-anak itu tetap rajin par bersih¬ 
kan pante. Tiba-tiba ada rombongan yang datang 
dan rekreasi di pante itu. 

Seng lama kemudian rombongan yang su puas 
rekreasi mo jalan. Anak-anak kacil itu dekati supir 
par minta uang kebersihan. Lalu supir tana par 
dorang kalo siapa yang suruh dorang par tarik 
pajak di pante ini. Selesai dapa penjelasan, supir 
itu bilang kalo dorang pung kreatifitas harus dit¬ 
ingkatkan, biar seng diperhatikan sama pemer¬ 
intah desa atau daerah. Sebab dari dorang pung 
keinginan merawat dan mengelola pantai seperti 
ini, bisa berikan keuntungan walaupung seng se¬ 
berapa. 

Di masa-masa seperti ini, katong hanya bisa 
panjatkan syukur ke Tuhan, karena meskipun ada 
berbagai jenis manusia yang ingin jelekkan kabu¬ 
paten ini, tapi masih banyak orang yang pung hati 
par perbaiki dan rapikan hal-hal seng beres yang 
masih takisu tagal orang-orang seng jelas itu pu 
kalakuang. 

Masih banyak yang terpanggil par melayani tan¬ 
pa perlu posting status di pesbuk atau watsap. 
Dan orang -orang itu seng mengeluh sama seka¬ 
li. Mereka kerja par buat orang lain bahagia, dan 
sebaliknya orang-orang yang bahagia itu bagikan 
kedamaian par sesama yang lain. 

Hal ini yang seharusnya katong semua kejar, jadi 
pemberi berkat lewat damai dan sikap penuh 
sukacita. Jang pernah jadi karat par sesama, yang 
biking katong semua malah tenggelam dalam lau¬ 
tan iri hati dan dengki yang seng ada ujung. 

Akhir kata, satu hati par Tanimbar berseri...(***) 


Sesat Pikir RUU Ketahanan Keluarga 

Oleh: AchmadFauzi 


KINERJA legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 
kembali menjadi sorotan. Beberapa fraksi men¬ 
gusulkan pembahasan rancangan Undang-Un¬ 
dang Ketahanan Keluarga. Anggota Dewan 
berargumen kualitas ketangguhan keluarga di 
Indonesia berada pada situasi rentan sehingga 
perlu disusun undang-undang yang muaranya 
untuk menciptakan keluarga yang tangguh. 

Indikator kerentanan keluarga, menurut DPR, 
beraneka ragam. Beberapa indikator itu adalah 
frekuensi perceraian makin tinggi, maraknya 
kekerasan dalam rumah tangga marak, praktik 
perkawinan anak, kekerasan seksual, hingga 
melonjaknya angka kematian ibu muda akibat 
gangguan reproduksi. 

Niat DPR tersebut sebenarnya mulia, tapi de¬ 
sain politik legislasi yang direncanakan belum 
tentu memberikan jalan keluar. Alih-alih mela¬ 
hirkan pranata yang adaptif, adil, dan prokese- 
taraan gender, rancangan itu justru memper¬ 
tontonkan keangkuhan kuasa negara karena 
merangsek ke relung terdalam entitas keluarga. 
Rancangan itu akan membuka ruang interven¬ 
si negara ke dalam wilayah privat yang men¬ 
gungkung anggota keluarga dalam sekat aturan 
teknis yang kaku dan monolitik. 

Salah satu pasal yang menimbulkan polemik 
adalah soal kewajiban istri dalam rumah tang¬ 
ga. Pasal 33 ayat 3 rancangan itu menyebut¬ 
kan kewajiban istri untuk mengatur urusan 
rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal ini kental 
pengaruh budaya patriarki dan memposisikan 
kaum perempuan di bawah dominasi laki-laki, 
sehingga rumusan pasal tersebut melanggar 
Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap 
Perempuan, yang prinsip-prinsip umumnya 
sudah termaktub dalam UUD 1945. 

Perempuan tak lebih hanya sebagai konco 
wingking (macak, manak, masak). Padahal ti¬ 
dak setiap urusan di bidang ekonomi, politik, 
hukum, dan sosial selalu identik dengan peran 
laki-laki. Tidak pula semua aktivitas di wilayah 
domestik menjadi tanggung jawab wanita. 

Pada era revolusi industri 4.0, peran perem¬ 
puan di kancah publik kian terbuka. Fenomena 
wanita karier yang mencuat bersamaan dengan 
pergeseran peran wanita tidak selalu diartikan 
sebagai wanita tak becus mengurus rumah 
tangga manakala berorientasi pada semangat 
berpacu dalam kebaikan. Semua orang punya 
kesempatan yang sama dalam mengembang¬ 
kan diri tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis 
kelamin. 

Maka, ironis bila wanita karier harus dipenja¬ 
ra karena tak maksimal mengurus rumah tang¬ 
ganya, sedangkan suaminya yang penganggur 
hanya menongkrong di rumah. Mungkin saja 
perwakilan perempuan yang duduk di DPR 
juga akan dijerat hukum karena sibuk rapat di 
luar dan melakukan kunjungan ke konstituen, 


Lelemuku. com 


sementara urusan rumah tangga diserahkan ke¬ 
pada asisten rumah tangga. 

Dari beberapa sudut pandang, rancangan 
Undang-Undang Ketahanan Keluarga men¬ 
gandung banyak kelemahan. Dari aspek teori 
pembentukan peraturan perundang-undangan, 
misalnya, rancangan ini menimbulkan tump¬ 
ang-tindih aturan. Hal ini bertentangan den¬ 
gan spirit pemerintah dan DPR yang sedang 
giat-giatnya menyusun omnibus law atau un¬ 
dang-undang sapu jagat. Rancangan itu secara 
substantif jelas tumpang-tindih dengan, misal¬ 
nya, Undang-Undang Perkawinan. 

Dari aspek budaya, kontrol negara dalam 
wilayah privat merupakan sesat pikir yang just¬ 
ru bisa merusak ketangguhan keluarga. Jika tu¬ 
juan utama rancangan itu adalah menciptakan 
keluarga yang tangguh, justru hasilnya akan 
sebaliknya. Pertama, akan terjadi penyempitan 
peran keluarga dalam mengembangkan hak 
dan kewajiban ataupun dasar-dasar perkawinan 
karena dibatasi oleh tembok aturan yang sangat 
teknis. 

Kedua, entitas keluarga kehilangan kapasitas, 
yang dalam jangka panjang melemahkan ting¬ 
kat keberdayaannya. Ketiga, entitas keluarga 
terkesan tak mampu menjalankan tugas dan ke¬ 
wajibannya sehingga perlu meminjam otoritas 
negara untuk memaksa menjalankannya. 

Semestinya DPR cukup meminta penjelasan 
dan memberikan masukan kepada kementeri- 
an/lembaga terkait. Kementerian Agama, mis¬ 
alnya, bisa diminta lebih mengoptimalkan kur¬ 
sus pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 
DJII/542 Tahun 2013. Peran Badan Penasihat 
Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) 
sebagai lembaga semiresmi di bawah Kemen¬ 
terian Agama juga bisa ditingkatkan karena 
memiliki bidang garap cukup luas, mulai pran¬ 
ikah, masa perkawinan, perceraian, hingga 
setelah perceraian. 

Kursus pranikah adalah upaya menciptakan 
ketahanan keluarga serta menguatkan peran 
dan tanggung jawab masing-masing anggo¬ 
ta keluarga dalam membentuk keluarga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hanya, rent¬ 
ang waktunya perlu ditambah. Sebagai per¬ 
bandingan, kursus pranikah di Malaysia dilaku¬ 
kan selama tiga hingga delapan bulan. Brunei 
Darussalam tidak hanya memberlakukan kur¬ 
sus pranikah, tapi setelah tiga tahun perkaw¬ 
inan berjalan, diadakan lagi kursus perkawinan. 

Kekuatan negara berakar pada elemen kelu¬ 
arga yang notabene menjadi komunitas mikro 
dalam masyarakat berbangsa. Maka, DPR hen¬ 
daknya segera menarik kembali rancangan Un¬ 
dang-Undang Ketahanan Keluarga karena dari 
banyak sisi tak mengandung manfaat bagi ke¬ 
berdayaan entitas keluarga. 

Penulis adalah Hakim Pratama Utama di Pen¬ 
gadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat 


Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nash (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























SAMBUNGAN 


AKBP... 

Richard. A. Bana, S.Sos. S.H, 
Kasat Samapta Polres MTB AKP 
Nahum Tengah, Kasat Reskrim 
Polres MTB AKP Kahardani, Ka¬ 
sat Intelkam Polres MTB IPTU 
Z.J.W. Taborat, Danki Brimob 
Komoi 3 Yon C Pelopor Polda 
Maluku IPTU A. Thenu, Kasat 
Pol Air IPDA M. Seleki, Kapol¬ 
sek Saumlaki IPTU Yogi Gultom, 
Kapolsek Wertamrian IPTU A.R. 
Sambas, S.Sos, Kapolsek Kormo- 
molin IPTU B. Laratmase, S.H. 

Hadir pula Kapolsek Wermak- 
tian IPTU J.C. Oraplean, Kapol¬ 
sek Nirunmas IPDA Nasir Samai, 
Kasi Propam Polres MTB IPDA 
Lucky Kora, Ketua Kalasis Tanim- 
bar Selatan Pdt. Lenny Bakarbesy, 
S.Th, Camat Wertamrian Eudu- 
ardus Utukaman, S.Sos, Para Per¬ 
wira Polres MTB, Personil Polres 
MTB dan Polsek Wertamrian. 

Kegiatan dilanjutkan den¬ 
gan acara pisah sambut Ka¬ 
polres di Gedung Kesenian 
Saumlaki pada Sabtu (29/02 

Pada kesempatan tersebut, An- 
dre Sukendar yang didampin¬ 
gi istri menyampaikan rasa 
syukurnya yang sudah mengawali 
tugas pertamanya selama 1 ta¬ 
hun 4 bulan sebagai Kapolres di 
Bumi Duan Lolat, tempat yang 
menurutnya begitu demokra¬ 
tis dengan saling mengkritisi 
penyelenggaraan pembangu¬ 
nan pemerintahan yang berian- 


Tekan... 

Agustinus Utuwaly, S.Sos yaitu 
menjadikan masyarakat Kepulau¬ 
an Tanimbar yang sehat, cerdas, 
berwibawa dan mandiri. 

Hal tersebut diungkapkan oleh 
Kepala Dinas (Kadis) Sosial, 
Hengky Lokra bahwa dalam me¬ 
nekan angka kemiskinan dan 
membuat masyarakat menja¬ 
di mandiri dalam menjalankan 
berbagai usaha yang ditekuni, 
pihaknya mendukung melalui be¬ 
berapa program Bantuan Sosial 
(Bansos), diantaranya Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE), Ko¬ 
munitas Adat Terpencil (KAT), 
Desa Siaga Bencana, pemberian 
Sembilan Bahan Pokok (Semba- 
ko) kepada sebanyak 7.000 Kel¬ 
uarga Penerima Manfaat (KPM), 
lansia dan anak terlantar... 

“Fokus kami di tahun 2020 ini 
sama seperti di daerah lain, yai¬ 
tu menekan angka kemiskinan, 
keluar dari kemiskinan. Memang 
masalah sosial ini tidak pernah 
berakhitr tetapi kita terus dan tel¬ 
ah melakukan upaya-upaya keluar 
dan maju, walau sedikit,” kata dia 
kepada Lelemuku.com pada Ka¬ 
mis (27/02). 

Lokra menuturkan bansos Kube 
diberikan kepada 50 kelompok, 
terdiri dari dua bantuan, yaitu 
kube perbatasan antar negara di 
Kecamatan Selaru dan Tanimbar 
Utara (Tanut) dan kube perkota¬ 
an di Kelurahan Saumlaki dengan 
besar anggaran Rp 1 milyar, seh¬ 
ingga masing-masing kelompok 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 




daskan pelayanan masyarakat. 

“Saya bersama keluarga me¬ 
minta permohonan maaf jika ada 
hal yang kurang berkenan dan mo¬ 
hon doa restu dalam menjalankan 
tugas baru, sebagai Kapolres di 
Seram Bagian Timur,” pinta dia. 

Sementara itu, mengawali sa¬ 
paannya Kapolres MTB Borma- 
sa yang penah menjabat sebagai 
Wakapolres MTB itu kembali 
memperkenalkan diri dan kelu¬ 
arganya dan menyatakan dukun¬ 
gannya sebagai mitra yang akan 
terus bersinergi bersama TNI 
membantu Pemerintah Daerah 
(Pemda) Tanimbar dukung proyek 
strategis nasional, Blok Masela. 

“Saya akan membangun 
sinergitas dengan TNI un¬ 
tuk membantu pemerintah 
daerah mempersiapkan mas¬ 
yarakat menyambut beroper¬ 
asinya blok Masela” ungkapnya. 

Selanjutnya, Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon berter¬ 
ima kasih kepada AKBP Andre 
Sukendar yang telah mendedi¬ 
kasikan dirinya selama bertugas 
di Tanimbar dan berharap komu¬ 
nikasi yang baik tersebut dapat 
terjalin dan menyampaikan se¬ 
lamat bertugas kepada Adolof 
Bormasa dan mengajak untuk 
bersama-sama Pemda bersin¬ 
ergi membangun daerah, se¬ 
cara khusus fokus penyiapan 
masyarakat menyambut berop¬ 
erasinya Blok Masela. (L02) 


mendapatkan bantuan sebesar Rp 
20 juta dalam menjalankan us¬ 
aha kelompok bersama, seperti 
jual minyak tanah, menenun dan 
sembako.Sementara KAT diberi¬ 
kan kepada wilayah-wilayah pesi¬ 
sir, seperti di Nyafar atau rumah 
kebun yang ditujukkan kepada 
kelompok komunitas yang mene¬ 
tap lama di kebun. Bantuan yang 
diberikan seperti sarana lingkun¬ 
gan. Kemudian Desa siaga bencana 
adalah bantuan berupa evakuasi 
pengungsi di daerah bencana. 

Lokra pun mengungkapkan be¬ 
berapa kendala yang mempen¬ 
garuhi proses penyaluran bantuan 
ialah kelemahan data yang masih 
terbawa dari tahun 2015 sehingga 
di tahun 2020 ini, pihaknya akan 
melakukan verifikasi dan validasi 
data terpadu yang dimulai dari ke¬ 
camatan dan sarana sistem Infor¬ 
masi Teknologi (IT) yang kurang 
memadai dalam pengiriman data 
ke Provinsi dan Kementerian. 

“Bantuan-bantuan yang kami 
kasih ini masih terbawa dari dana 
tahun 2015, terkesan orang selalu 
mau jadi orang miskin saja teta¬ 
pi tidak suka keluar dari kemi¬ 
skinan. Banyak orang hanya mau 
daftar jadi orang miskin tetapi 
mau keluar susah, padahal tujuan 
pemberian bantuan kan untuk ada 
perkembangan dan peningkatan 
usaha. Dalam pemberian bantuan, 
kami tetap lakukan pendamping, 
pengawasan, monitor, evaluasi 
dalam laporan,” tutupnya. (L02) 


Pemilik... 

“Proges pembebasan lahan yang 
menjadi tanggung jawab pemda, 
yang pertama yang mau dibebaskan 
ini adalah Pulau Nustual seluas 47 
hektar,” ungkap Bupati Fatlolon pada 
Senin (24/3). 

Fatlolon menyatakan bahwa pem¬ 
bebasan lahan tersebut sudah menja¬ 
di kewenangan Pemerintah Provinsi 
melalui tim yang ditunjuk langsung 
oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail 
dan diketuai oleh Asisten I Setda Ma¬ 
luku, Franz Johannis Papilaya dengan 
melakukan beberapa tahapan, seperti 
perencanaan, persiapan, pelaksanaan 
dan penyerahan hasil. 

“Saat ini masih ditangani oleh tim 
pembebasan lahan yang diketuai oleh 
pemerintah provinsi karena itu sudah 
diatas kewenangan bupati, tetapi gu¬ 
bernur. Di pulau nustual 47 hektar dan 


terus akan dilakukan pembebasan la¬ 
han di daratan hingga pada total lahan 
seluas 1472 hektar,” tambahnya. 

Sementara itu saat dikonfirmasi 
Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Tanimbar, Lukas Souhuwat 
melalui salah satu staf mengatakan 
bahwa kewenangan pembebasan lah¬ 
an di Desa Lermatan sudah menjadi 
tanggung jawab dari Kantor Wilayah 
(Kanwil) BPN Maluku dan pihaknya 
di kabupaten ditugaskan untuk men¬ 
dampingi setiap proses dan tahapan 
yang berjalan. Ia pun mengakui bah¬ 
wa sejauh ini pihaknya belum menge¬ 
luarkan sertifikat tanah atas nama 
masyarakat desa tersebut. 

“Ini menjadi tanggungjawab kantor 
wilayah dan sejauh ini melalui surat 
dan arahan Bupati Fatlolon kepada 
kami untuk tidak mencetak atau mem¬ 
buat satu sertifikatpun dari Lermatan,” 
ungkap dia beberapa waktu lalu. (L01) 


Siap Tanggulangi Kemiskinan 


AMBON - Gubernur Maluku Mu¬ 
rad Ismail memastikan penanggulan¬ 
gan pengangguran dan kemiskinanan 
tetap menjadi prioritas pembangunan 
daerah Maluku pada tahun 2021. 

Alasan ini yang menjadikan peran 
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrans- 
migrasian dalam peningkatan kualitas 
dan produktivitas tenaga kerja, terus 
dilakukan. 

“Pengangguran masih menjadi per¬ 
masalahan serius di setiap daerah, un¬ 
tuk dituntaskan pemerintah, termasuk 
di Maluku,” kata Gubernur Maluku 
dalam sambutannya yang dibacakan 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kasrul 
Selang saat membuka Rapat Forum 
SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan 
Ketransmigrasian Provinsi Maluku, 
di lantai 3 Dinas Nakertrans Provinsi 
Maluku, Ambon, Kamis (27/2/2020). 

Dijelaskan, berdasarkan data dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku 
per Agustus 2019, jumlah penganggu¬ 
ran di Maluku sebanyak 54.575 orang. 
Meski begitu, jumlah pengangguran 
di tahun kemarin telah berkurang, 
ketimbang angka pengangguran di 
tahun 2018. Di tahun 2018, orang 
Maluku yang menganggur sebanyak 
54.891. Itu berarti, di tahun 2019, se¬ 
banyak 316 orang telah mendapatkan 
pekerjaan. 

“Hal ini mempengaruhi penurunan 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
dari 7,27 persen pada Agustus 2018 
menjadi 7,08 persen di Agustus 2019. 
Kita tahu, bila kemiskinan merupakan 
akumulasi dari kurangnya kesempatan 
kerja. Olehnya itu, peran Dinas Naker¬ 
trans sangat penting dalam mendata 
lapangan kerja melalui Bursa Kerja 
atau Karir,” jelasnya. 

Menurut gubernur, perkembangan 
kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, 
TPT cenderung alami penurunan na¬ 
mun masih diatas rata-rata skala nasi¬ 
onal. Menyikapi hak ini, perlu ada up¬ 
aya sikap dengan berbagai kebijakan 
yang tepat sasaran dan terarah. 

“Hal ini, untuk menghadapi oper¬ 
asional Blok Masela serta tinggin¬ 
ya kompetisi dalam era globalisasi,” 
ujarnya. 

Selain itu, Sekda juga membuka 
resmi Forum Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP di Hotel Manise, 


pukul 09.00 WIT. 

Dalam acara itu, Sekda mengatakan, 
potensi Sumber Daya Alam (SDA) 
Maluku sektor perikanan, perkebu¬ 
nan, pariwisata, pertambangan dan 
sektor lainnya cukup besar. Namun di 
sisi lain, minat Investor untuk berin¬ 
vestasi di Maluku masih saja rendah. 

“Tahun 2019 terdapat 39 proyek. 
Nilai realisasi investasinya sebesar 
Rp 778,340,100,000 (778,3 Milyar). 
Proyek ini terdiri dari 16 investasi 
PMA senilai Rp 495,1 Miliar dan 24 
investasi PMDN sebesar Rp 283,1 Mil¬ 
iar,” katanya. 

Alhasil, lanjut dia, nilai realisasi dari 
investasi ini menduduki posisi terakh¬ 
ir dari 34 provinsi se-Indonesia. Seka¬ 
ligus dibawah target yang ditetapkan 
BKPM RI sebesar Rp 7,61 Triliun. 

Sekda menambahkan, untuk 
meningkatkan penanaman mod¬ 
al, ada berapa kebijakan yang perlu 
dilakukan. Yakni menciptakan iklim 
investasi, memberikan pelayanan one 
stop Service, penyediaan infrastruktur, 
peningkatan profesional ASN perihal 
perizinan, meningkatkan pengawasan 
dan lainnya. 

“Saya berharap, Rapat Forum ini 
dapat melahirkan konsep, ide dan ga¬ 
gasan kontekstual sesuai tujuan rapat 
ini, agar target investasi senilai Rp 5,16 
Triliun di tahun 2020 dapat tercapai. 
Bila tercapai, maka pertumbuhan 
ekonomi meningkat, angka kemi¬ 
skinan turun dan penyerapan tenaga 
kerja di Maluku,” tambahnya. (P01) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












PERISTIWA 


M k&Lelemuku 


2 MARET-8 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Bupati Dogiyai Minta Maaf Atas Pengeroyokan Maut Supir 


KIGAMANI - Bupati Dogiyai, 
Provinsi Papua, Yakobus Dumupa, 
mengungkapkan permintaan maaf 
terkait kasus kecelakaan lalu lintas 
serta pengeroyokan seorang sopir 
truk di Jalan Trans Papua, Kampung 
Ekimani, Distrik Kamu Utara, Ming¬ 
gu (23/2). 

Melalui rilis yang disebarkan 
melalui akun Facebook Hubungan 
Masyarakat Kabupaten Dogiyai pada 
Jumat (28/2), Dumupa menyatakan 
kecelakaan dan pengeroyokan ini 
menyebabkan seorang pengendara 
motor atas nama Demianus Mote 
(37), warga Kabupaten Dogiyai, dan 
sopir truk atas nama Yus Yunus (27) 
asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat 
meninggal dunia. 

“Pemerintah Kabupaten Dogiyai 
atas nama PARA PELAKU penye- 
royokan dan pembunuhan serta 
seluruh masyarakat Kabupaten Do¬ 
giyai menyampaikan TURUT BER¬ 
DUKA CITA dan PERMOHONAN 
MAAF yang sebesar-besarnya kepa¬ 
da pihak KORBAN almarhum YUS 
YUNUS dan keluarganya dan kepada 
seluruh warga Polewali Mandar dan 
warga Sulawesi yang berada di Pole¬ 
wali Mandar, Kabupaten Dogiyai, Ka¬ 
bupaten Nabire dan dimanapun be¬ 
rada. Kami berdoa semoga arwahnya 
diterima oleh ALLAH, Tuhan Yang 
Maha Kuasa dan keluarga yang dit¬ 
inggalkannya diberi penghiburan 
dan kekuatan untuk menjalani hidup 
ini. Dan kami berharap semoga per¬ 
mohonan maaf kami dari lubuk hati 
yang terdalam ini dapat diterima,” 
ungkap dia dalam poin pertama per¬ 


nyataannya. 

Selanjutnya Pemkab Dogiyai 
juga menyampaikan duka cita atas 
meninggalnya Demianus Mote. 

“Semoga arwahnya diterima oleh 
ALLAH, Tuhan Yang Maha Kuasa 
dan keluarga yang ditinggalkannya 
diberi penghiburan dan kekuatan un¬ 
tuk menjalani hidup ini,” ujar dia. 

Menurut bupati, kejadian ini telah 
menjadi viral dan mendapat perha¬ 
tian serius dari berbagai kalangan. 
Sebab informasi yang beredar tidak 
sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

“Perlu diklarifikasi dan dipertegas 
mengenai satu hal yang simpang siur 
dan tidak benar, bahwa pengeyoro- 
kan dan pembunuhan terhadap sopir 
YUS YUNUS bukan sebagai upaya 
balas dendam atas kematian BABI, 
karena para pelaku yang melakukan 
penganiayaan dan pembunuhan 
terhadap YUS YUNUS tidak mem¬ 
persoalkan kematian babi. Tetapi 
hal ini karena tersulut emosi melihat 
kematian DEMIANUS MOTE yang 
DICURIGAI ditabrak oleh truk. 
Sehingga diharapkan untuk tidak 
mengembangkan dan menyebarlu- 
arkan isu seolah-olah nyawa babi di¬ 
balas dengan nyawa manusia. Sekali 
lagi saya pertegas bahwa ini tidak be¬ 
nar!,” tulis dia dalam poin ketiga. 

Dilanjutkan, beberapa pihak mem¬ 
punyai pemahaman dan kronologis 
yang berbeda-beda mengenai mas¬ 
alah ini, dan perbedaan itu menye¬ 
babkan tanggapan yang berbeda-be¬ 
da pula. 

“Untuk itu, agar masalah tidak 
menjadi simpang siur dan agar men¬ 


jadi terang-benderang sesuai dengan 
kejadian yang sesungguhnya, maka 
kami mempercayakan pihak berwa¬ 
jib (kepolisian) untuk melakukan 
penyelidikan terhadap masalah ini. 
Dan diharapkan hasil penyelidikan 
secara baik dan benar itulah yang 
perlu dipercayai,” ungkap Dumupa. 

Dikatakan, Pemkab Dogiyai tidak 
mengharapkan masalah ini mem¬ 
besar, meluas dan menyimpang dari 
kejadian yang sebenarnya. 

“Perlu dipahami bersama bahwa 
masalah ini tidak ada kaitan dengan 
kepentingan politik, rasisme, ag¬ 
ama, suku, kepulauan dan lainnya. 
Dan juga ini bukan masalah antara 
orang Dogiyai dengan orang Polewali 
Mandar atau masalah antara orang 
Papua dan orang non-Papua. Mas¬ 
alah ini murni kecelakaan lalu lintas 
dan kriminal. Karena itu dimohon 
untuk tidak mengaitkan masalah ke¬ 
celakaan lalu lintas dan kriminal ini 
dengan masalah politik, rasisme, ag¬ 
ama, suku, kepulauan, dan lainnya,” 
pinta dia. 

Selanjutnya Pemkab Dogiyai 
memohon kepada semua pihak, teru¬ 
tama pihak korban dan pelaku untuk 
menahan diri dan tidak melakukan 
aksi balas dendam serta menyerah¬ 
kan penyelesaian masalah ini melalui 
proses hukum. 

“Pemerintah Kabupaten Dogiyai 
mendukung seluruh proses penyeli¬ 
dikan terhadap masalah ini, yang se¬ 
dang dilakukan oleh pihak berwajibn 
(POLSEK Kamu, POLRES Nabire 
dan POLDA Papua). Diharapkan ke¬ 
pada semua pihak juga untuk men¬ 


dukung proses hukum ini,” ungkap¬ 
nya pada poin terakhir. 

Sebelumnya Kapolda Papua Irjen 
Pol Paulus Waterpauw menyatakan 
akan menurunkan tim guna melaku¬ 
kan penyidikan atas kecelakaan dan 
penganiayaan tersebut. 

“Tidak seharusnya warga main 
hakim sendiri, seharusnya diserah¬ 
kan kepada aparat kalau memang 
korban ini salah. Korban ini dicuri¬ 
gai melakukan tabrak lari terhadap 
korban, tapi ternyata bukan dia so¬ 
pir truk. Jadi kita akan turunkan tim 
untuk menyelidiki dan mencari fakta 
kejadian ini. Apabila ditemukan fakta 
lain, maka para pelaku penganiyaan 
harus diproses hukum,” ujar Water¬ 
pauw di Jayapura, Kamis (27/2). 

Menurut Paulus, korban dianiaya 
karena dicurigai menabrak seorang 
warga setempat yang menyebabkan 
meninggal dunia, namun ternyata 
salah sasaran. 

Terkait adanya pembiaran yang 
dilakukan anggota polisi saat terjad¬ 
inya penganiayaan terhadap korban, 
Kapolda akan menindak tegas ang¬ 
gotanya yang tidak melindungi kor¬ 
ban sehingga dianiaya hingga tewas. 

“Seharusnya mereka (anggotan¬ 
ya) bisa melindungi korban kare¬ 
na sudah dalam pengawasan ke¬ 
polisian. Tapi ini juga situasional, 
jadi kita akan periksa anggota kita 
juga. Sebab jika korban sudah da¬ 
lam lindungan kepolisian, maka 
warga juga harus menahan diri, 
karena jika aparat mengambil tin¬ 
dakan tegas, pasti ada korban jiwa 
dari warga,” tutup Kapolda. (L01) 


Teleconference Untuk Semua Kabupaten se Maluku Selandia Baru Siap Dukung Energi Terbarukan 



AMBON - Pemerintah Provinsi 
Maluku dalam waktu dekat akan 
menempatkan fasilitas telecon- 
ferance di tiap kabupaten/kota 
di provinsi bertajuk seribu pu¬ 
lau ini. Hal ini dilakukan untuk 
memudahkan koordinasi antar 
pemerintahan. “Kita akan bangun 
fasilitas teleconference di semua 
kabupaten/kota. Kita yang siapkan 
alat teleconferecenya, kabupaten/ 
kota siapkan ruangan dan pelaksa¬ 
na operasional tiap bulannya. Jadi, 
semua akan memiliki fasilitas ini,” 
ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) 
Provinsi Maluku, Kasrul Selang, 
saat menjawab pertanyaan war¬ 
tawan tentang minimnya sarana in¬ 
formasi dan komunikasi di Maluku 
usai membuka Acara Forum OPD 
Dinas Komunikasi dan Informasi 
Provinsi Maluku, Kamis (27/2) di 
Aula Dinas Kominfo. 

Dikatakannya, pemasangan pera¬ 
latan teleconference ini selain un¬ 
tuk memudahkan koordinasi dan 
mengurangi rentang kendali akibat 
kondisi geografis Maluku yang ber¬ 
pulau-pulau, juga untuk efisiensi 
waktu, biaya dan tenaga. 

“Misalnya pak gubernur ingin ra¬ 
pat dengan seluruh bupati/waliko¬ 
ta, pak gubernur tidak perlu lagi 
ke sana, cukup dari sini (Ambon). 
Atau dinas, misalnya dinas pari¬ 
wisata ya cukup hanya di kantor 
gubernur saja,” kata Sekda. 

Tentunya, kata Sekda, teleconfer¬ 
ence bisa menjawab rentang kend¬ 


ali, apalagi jika cuaca lagi ekstrem 
atau buruk di Maluku. Selain efisien 
dari aspek biaya, waktu dan tenaga, 
saat melakukan koordinasi dengan 
efektif, maka hasil yang diperoleh 
juga lebih optimal. “Dengan alat 
teleconference, rapat dapat dilaku¬ 
kan di mana saja. Tidak boros biaya 
perjalanan dinas, dan lebih hemat, 
waktu dan tenaga,” kata Sekda. 

Hanya saja tantangannya saat ini, 
lanjut dia, setiap kabupaten harus 
memastikan jaringan internetnya 
sudaj tersedia dan dapat digunakan 
untuk menunjang rencana terse¬ 
but. “Kalau tidak ada internet, tentu 
semuanya tidak bisa jalan,” ingatnya. 

Sekda berharap, teleconferance 
di tahun ini sudah bisa terpenuhi. 
“Mudah-mudahan bulan April su¬ 
dah jadi, karena kita rencana April 
sudah launching. Menurut teman- 
teman dari Telkom, sementara su¬ 
dah terpasang di tiga hingga empat 
kabupaten. Ini sudah mulai kita 
uji coba. Mudah mudahan April 
ini sudah jalan,” tandasnya. (P01) 


AMBON - Duta Besar (Dubes) 
Selandia Baru untuk Indonesia, 
Jonathan Austin mengatakan siap 
mensuport Maluku dengan energi 
terbarukan. “Kami kesini kare¬ 
na ingin memberikan akses dan 
suport untuk energi terbarukan 
untuk Kota Ambon dan di Malu¬ 
ku,” demikian disampaikan Dubes 
Austin saat bertemu Gubernur 
Maluku di kediaman Gubernur, 
Kamis malam (27/2) dalam jamuan 
makan malam. 

Dubes Austin didampingi Dr. Ir. 
Leonard. V.H Tampubolon (Deputi 
bidang Pendanaan Pembangunan- 
Bappenas), Kurniawan Ariadi S.IP., 
M.Comm (Direktur Pendanaan 
Luar Negeri Bilateral-Bappenas), 
Dr. Ir. Rachmat Mandiana MA 
(Direktur Energi, Telekomunikasi 
dan Informatika), Harris ST MT 
(Direktur EBT ESDM), Gener¬ 
al manager of Maluku and North 
Maluku Region, Emman prijono 
pujianto dan Indra Wahyudy. 

Indonesia, kata Austin adalah 


negara terdekat Selandia Baru. 
“Kita (Selandia Batu) adalah 
teman baik Indonesia sehingga 
ada baiknya kita mrmperkuat 
kembali pertemanan kita dengan 
kerjasama yang baik. Saya meng¬ 
ingat apa yang bapak gubernur 
sampaikan bahwa masih banyak 
hal yang terkendala disini. Oleh 
karena itu, kawasan Indinesia 
Timur termasuk Maluku merupa¬ 
kan fokus dari program kami. Dan 
kami berusaha untuk mensuport, 
membantu Maluku,” terangnys. 

Diakui memang, salah satu keah¬ 
lian negara Selandia Baru adalah di 
bidang energi dan SD mineral. “Se¬ 
hingga kami memang sangat mem¬ 
berikan suport sekali,” tandasnya. 

Sementara itu, Gubernur Maluku, 
Murad Ismail mengatakan, Sebel¬ 
umnya Pemerintah Provinsi Malu¬ 
ku pada 25 Jamuari 2019 lalu, an- 
jari 2019 bersama dengan yayasan 
Mercy Corps telah melaksanakan 
kesepakatan bersama tentang ak¬ 
ses Selandia Baru-Maluku untuk 
dukungan energi terbarukan atau 
New Zealand-Maluku Access to 
Renewable Energy Support yang 
bertujuan untuk mempercepat 
pengembangan sumber- sumber 
energy terbarukan untuk me¬ 
menuhi kebutuhan energi di Ma¬ 
luku. “Kami berharap tindak lan¬ 
jut dan kesepakatan bersama ini 
merupakan kerjasama yang saling 
menguntungkan di bidang energi 
dan SD mineral,” tandas dia. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















